
Buku Guru SD/MI 
Kelas V 



































Hak Cipta © 2017 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang 


Disklaimer: Buku ini merupakan buku guru yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi 
Kurikulum 2013. Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini 
merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan 
dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada 
penulis dan laman http://buku.kemdikbud.go.id atau melalui email buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas buku ini. 

Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Benda-Benda di Sekitar Kita : buku guru / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- Edisi Revisi 
Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. 
viii, 272 hlm.: ilus.; 29,7 cm. (Tema; 9) 

TematikTerpadu Kurikulum 2013 

Untuk SD/MI KelasV 

ISBN 978-602-427-238-1 


I. TematikTerpadu -- Studi dan Pengajaran 

II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

I.Judul 


372.1 


Penulis : Ari Subekti. 

Penelaah : Ana Ratnawulan, Daru Wahyuni, Rahmat, Suharji, Bambang Prihadi, Erlindra Yetti, 

Liliana Muliastuti, Widia Pekerti. 

Pe-rewew : Aminah 

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 


Cetakan ke-2,2017 (edisi revisi) 

Cetakan Ke-1,2014 (ISBN 978-602-282-172-4) 
Disusun dengan hurut Baar Metanoia, 12 pt. 



Kata Pengantar 


Kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam 
ranah pengetahuan,keterampilan,dansikapsecara utuh. Proses pencapaiannya 
dilaksanakan dengan memadukan ketiga ranah tersebut melalui pendekatan 
pembelajaran tematik terpadu. 

Untuk mendukung ketercapaian tujuan kurikulum, maka diperlukan buku 
tematik berbasis akth/itas yang mendorong peserta didik untuk mencapai 
standaryang telah ditentukan. 

Buku tematik terpadu ini menjabarkan proses pembelajaran yang akan 
membantu siswa mencapai setiap kompetensi yang diharapkan melalui 
pembelajaran aktif, kreatif, menantang, dan bermakna serta mendorong 
mereka untuk berpikir kritis berlandaskan kepada nilai-nilai luhur. 

Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya 
serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini. Guru dapat 
mengembangkan dan memperkaya pengalaman belajar siswa dengan daya 
kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang relevan dan disesuaikan 
dengan potensi siswa di sekolah masing-masing. 

Buku ini adalah merupakan penyempurnaan dari edisi terdahulu. Buku 
ini bersifat terbuka dan terus dilakukan perbaikan dan penyempumaan di 
masa mendatang. Untuk itu, kami mengundang para pembaca memberikan 
sumbang saran, kritikan, dan masukan yang membangun untuk perbaikan dan 
penyempumaan pada edisi berikutnya. 

Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari semua pihak dalam 
penyempumaan buku ini. Semoga kita dapat memberikan yang terbaik bagi 
kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi Indonesia 
yang lebih berkualitas. 


Penulis 


Tema 9: Benda-Benda di Sekitar Kita \[\ 


Tentang Buku Guru 


Buku ini disusun agar guru mendapat gambaran yang jelas dan rinci dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun buku ini berisi sebagai berikut. 

1. Jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema 
yang melingkupi beberapa kompetensi dasar (KD) dan indikator dari 
berbagai mata pelajaran. 

2. Kegiatan pembelajaran tematik terpadu untuk menggambarkan kegiatan 
pembelajaran yang menyatu dan mengalir. 

3. Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku 
positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat 
tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inkuiri, kreativitas, dan pribadi 
reflektif. 

4. Berbagai teknik penilaian peserta didik. 

5. lnformasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. 

6. Kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan 
kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar 
peserta didik di rumah. 

7. Petunjuk penggunaan buku peserta didik. 

Kegiatan pembelajarandibuku inididesain untukmengembangkan kompetensi 

(sikap, pengetahuan, dan keterampilan) peserta didik melalui aktivitas yang 

bervariasi sebagai berikut. 

a. Membuka pelajaran yang menarik perhatian peserta didik seperti 
membacakan cerita, bertanya jawab, bernyanyi, permainan, demonstrasi, 
memberikan masalah, dan sebagainya. 

b. Menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga peserta didik dapat 
mengorganisasi informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, 
dirasakan, dan dikerjakan). 

c. Memantik pengetahuan peserta didik yang diperoleh sebelumnya agar 
peserta didik bisa mengaitkan pengetahuan terdahulu dan yang akan 
dipelajari. 

d. Pemberian tugas yang bertahap guna membantu peserta didik memahami 
konsep. 

e. Penugasan yang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi. 

f. Pemberian kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang telah 
dipelajari. 

g. Pemberian umpan balikyang akan menguatkan pemahaman peserta didik. 



Buku Guru SD/Ml Kelas V 


Bagaimana Menggunakan Buku Guru 


Buku Panduan Guru memiliki dua fungsi, yaitu sebagai petunjuk penggunaan 
buku peserta didikdan sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. 

Mengingat pentingnya buku ini, disarankan memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut. 

1. Bacalah halaman demi halaman dengan teliti. 

2. Pahamilah setiap Kompetensi Dasardan Indikator yang dikaitkan dengan 
tema. 

3. Upayakan untuk mencakup Kompetensi Inti KI-I dan Kl-2 dalam semua 
kegiatan pembelajaran. Guru diharapkan melakukan penguatan untuk 
mendukung pembentukan sikap, pengetahuan, dan perilaku positif. 

4. Dukunglah ketercapaian Kompetensi Inti Kl-I dan KI-2 dengan kegiatan 
pembiasaan, keteladanan, dan budaya sekolah. 

5. Cocokkanlah setiap langkah kegiatan yang berhubungan dengan buku 
peserta didik sesuai dengan halaman yang dimaksud. 

6. Kembangkan ide-idekreatifdalam memilih metodepembelajaran.Temukan 
juga kegiatan alternatif apabila kondisi yang terjadi kurang sesuai dengan 
perencanaan (misalnya, peserta didik tidak bisa mengamati tanaman di 
luar kelas pada saat hujan). 

7. Beragam strategi pembelajaran yang akan dikembangkan (misalnya 
peserta didik bermain peran, mengamati, bertanya, bercerita, bernyanyi, 
dan menggambar), selain melibatkan peserta didik secara langsung, 
diharapkan melibatkan warga sekolah dan lingkungan sekolah. 

8. Guru diharapkan mengembangkan: 

a. metode pembelajaran aktif, kreatif, efektif,dan menyenangkan (PAKEM), 

b. keterampilan bertanya yang berorientasi pada kemampuan berpikir 
tingkat tinggi, 

c. keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, dan 

d. keterampilan mengelola kelas dan pajangan kelas. 

9. Gunakanlah media atau sumber belajar alternatif yang tersedia di 
lingkungan sekolah. 

10. Pada semester 2 terdapat 4 tema. Setiap tema terdiri atas 3 subtema. 
Masing-masing subtema diuraikan menjadi 6 pembelajaran. Setiap 
pembelajaran diharapkan selesai dalam I hari. 

11. Tiga subtema yang ada direncanakan selesaidalam jangkawaktu 3 minggu. 

12. Aktivitas minggu ke-4 adalah kegiatan Aku Cinta Membaca. Tujuan 
kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa 
dan menanamkan rasa cinta membaca. 


Tema 9: Benda-Benda di Sekitar Kita v 


13. Perkiraan alokasi waktu dapat merujuk pada struktur kurikulum. Meskipun 
demikian,alokasi waktu menurut mata pelajaran hanyalah petunjuk umum. 
Guru diharapkan menentukan sendiri alokasi waktu berdasarkan situasi 
dan kondisi di sekolah dan pendekatan tematik-terpadu. 

14. Buku peserta didik dilengkapi dengan bahan-bahan latihan yang sejalan 
dengan pencapaian kompetensi. 

15. Hasil karya peserta didik dan bukti penilaiannya dapat dimasukkan ke 
dalam portofolio peserta didik. 

16. Sebagai upaya perbaikan diri, buatlah catatan refleksi setelah satu 
subtema selesai. Misalnya faktor-faktor yang menyebabkan pembelajaran 
berlangsung dengan baik, kendala-kendala yang dihadapi, dan ide-ide 
kreatif untuk pengembangan lebih lanjut. 

17. Libatkan semua peserta didik tanpa kecuali dan yakini bahwa setiap 
peserta didik cerdas dalam keunikan masing-masing. Dengan demikian, 
pemahaman tentang kecerdasan majemuk, gaya belajar peserta didik 
serta beragam faktor penyebab efektivitas dan kesulitan belajar peserta 
didik, sangat dibutuhkan. 

18. Demi pencapaian tujuan pembelajaran, diperlukan komitmen guru untuk 
mendidik sepenuh hati (antusias, kreatif, penuh cinta,dan kesabaran). 


Kerja Sama dengan Orang Tua 

Secara khusus, di setiap awal sub tema Buku Peserta didik terdapat lembar 
untuk orang tua yang berjudul 'Kerjasama dengan Orang tua'. Halaman ini 
berisi materi yang akan dipelajari, aktivitas belajar yang dilakukan anak 
bersama orang tua di rumah, serta saran agar anak dan orang tua bisa 
belajar dari lingkungan. Orang tua diharapkan berdiskusi dan terlibat dengan 
aktivitas belajar anak. Saran-saran untuk kegiatan bersama antara peserta 
didik dan orang tua dicantumkan juga pada akhir setiap pembelajaran. Guru 
diharapkan membangun komunikasi dengan orang tua sehubungan dengan 
kegiatan pembelajaran yang akan melibatkan orang tua dan peserta didik di 
rumah. 



Buku Guru SD/Ml Kelas V 


Kompetensi Inti' Kelas V 


Kompetensi lnti 

1 . 

Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 

2. 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 
bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 
tetangga, dan negara. 

3. 

Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakogmtif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, 
dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya 
di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. 

Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, 
kritis, mandiri, kolaboratif, dan komumkatif. Dalam bahasa yang jelas, 
sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 
yang mencermmkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan 
perilaku anaksesuai dengan tahap perkembangannya. 


Tema 9: Benda-Benda di Sekitar Kita vll' 









D iunduh dari P&ndidiKan.id 


Daftar Isi 


Kata Pengantar iii 

Tentang Buku Panduan Guru iv 

Bagaimana Menggunakan Buku Guru v 

Kompetensi lnti Kelas V vii 

Dattarlsi viii 


Tema 9 

Benda-Benda di Sekitar Kfta 

Subtema 1 


Benda Tunggal dan Campuran 1 

Subtema 2 

Benda dalam Kegiatan Ekonomi 74 

Subtema 3 

Manusia dan Benda di Lingkungannya 152 

Subtema 4 

Kegiatan Berbasis Literasi 237 

Profil Penulis 262 

Profil Penelaah 263 

Profil Editor 271 

Profil llustrator 272 


viii Buku Guru SD/Ml Kelas V 















Subtema 1 

Benda Tunggal dan Campuran 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


IPA 

3.9 Mengelompokkan 
materi dalam kehidupan 
sehari-hari berdasarkan 
komponen penyusunnya 
(zat tunggal dan 
campuran). 

4.9 Melaporkan hasil 
pengamatan sifat-sifat 
campuran dan komponen 
penyusunnya dalam 
kehidupan sehari-hari. 


SBdP 

3.2 Memahami tangga nada. 

4.2 Menyanyikan lagu-lagu 
dalam berbagai tangga 
nada dengan iringan 
musik. 


IPS 


3.1 Mengidentifikasi 
karakteristik geografis 
lndonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi, serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis lndonesia 
sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi, serta 
transportasi. 


PPKn 


1.4 


2.4 


3.4 


4.4 


Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

Menampilkan sikapjujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 
Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 



Meringkas teks penjelasan 
(eksplanasi) dari media 
cetak atau elektronik. 

4.3 Menyajikan ringkasan teks 
penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 



Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


1 



















Subtema 1 

Benda Tunggal dan Campuran 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


1. Mengamati iklan media cetak. 

2. Mengamati berbagai gambarbenda termasuk 
zat tunggal. 

3. MenidentiTikasi benda-benda di lingkungan 
sekitaryang termasuk zat tunggal. 

4. Membaca teks mengenai zat tunggal dan zat 
campuran. 


KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN 


Sikap 

• Percaya diri dan Bekerja sama. 
Pengetahuan 

• lklan serta zat tunggal dan zat campuran. 
Keterampilan 

• Mengomunikasikan, menuliskan hasil 
identifikasi. 


1. MengidentiTikasikan unsur-unsur iklan. 

2. MengidentiTikasikan zat penyusun suatu 
benda. 

3. Menyimpulkan perbedaan zat tunggal dan zat 
campuran. 

4. Menyanyikan lagu untuk mengetahui jenis 
tangga nada. 


Sikap 

• Percaya diri, bekerja sama, dan 
bertanggung jawab. 

Pengetahuan 

• Unsur-unsur iklan, zat tunggal dan zat 
campuran, jenis tangga nada. 

Keterampilan 

• Bernyanyi. mengomunikasikan, menuliskan 
hasil identifikasi. 


1. Mengamati peta lndonesia dan peta provinsi 
Jawa Tengah. 

2. Berdiskusi tentang perilaku yang 
mencerminkan dan tidak mencerminkan sikap 
persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. 

3. Mengamati gambar iklan dan menceritaka isi 
iklan. 


Sikap 

• Rasa ingin tahu, Percaya diri, kerja sama, 
dan bertanggung jawab 

Pengetahuan 

• Karakteristik geografis Indonesia, sikap 
persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, 
isi lklan. 

Keterampilan 

• Berdiskusi, mengomunikasikan, menuliskan 


1. Mengamati gambar kenampakan alam. 

2. Mendiskusikan kenampakan alam wilayah 
daratan dan perairan. 

3. Membaca teks tentang adaptasi masyarakat 
terhadap alam sekitar. 

4. Mengamati iklan. 

5. MengidentiTikasikan manfaat hidup rukun. 


Sikap 

• Rasa ingin tahu, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 

Pengetahuan 

• Karakteristik geografis Indonesia, iklan, 
manfaat hidup rukun. 

Keterampilan 

• Membaca, mengomunikasikan, 
mengidentifikasikan. 


1. Mengamati iklan. 

2. Mengungkapkan pendapat mengenai 
kelengkapan unsur-unsur iklan pada sebuah 
iklan. 

3. Melakukan percobaan mencampur beberapa 
benda. 

4. Menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis. 


Sikap 

• Santun dan percaya diri 
Pengetahuan 

• Iklan, benda campuran, tangga nada lagu 
Keterampilan 

• Mengomunikasikan, mengidentifikasi, 
bernyanyi. 


1. Mengamati gambar keragaman pakaian adat. 

2. MengidentiTikasikan wujud perilaku hidup 
rukun dalam masyarakat. 

3. Memainkan alat musik untuk mengiringi lagu. 


Sikap 

• Percaya diri dan bekerja sama. 

Pengetahuan 

• Perilaku hidup rukun, Isi Iklan, tangga 
nada lagu. 

Keterampilan 

• Mengungkapkan pendapat, 
mengidentifikasikan, bernyanyi. 


Buku Guru SD/MI Kelas V 

















Pemetaan Kompetensi Dasar 




Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 












Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, siswa dapat 
menyebutkan isi iklan, pengertian iklan, serta menemukan arti kata-kata 
asing dalam iklan dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, siswa dapat 
mengomumkasikan isi iklan, pengertian iklan, dan arti kata-kata dalam 
iklan dengan percaya diri. 

3. Dengan kegiatan mengamati berbagai gambar benda termasuk dalam 
zat tunggal, siswa dapat menuliskan pengertian zat tunggal dan 
mengidentiTikasi contoh benda termasukzat tunggal di lingkungan sekitar 
dengan benar. 

4. Dengan kegiatan membaca teks mengenai zat tunggal dan campuran, 
siswa dapat menuliskan pengertian zat campuran dan menuliskan contoh 
benda termasuk zat campuran di lingkungan sekitar dengan benar. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Alat tulis (misalnya, pensil dan pulpen), Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBl), dan teks bacaan dari berbagai sumber mengenai zat tunggal dan 
campuran. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Guru meminta salah satu siswa untuk membacakan tulisan dalam balon 
kalimat dengan suara nyaring. 

• Kemudian, Guru membacakan narasi pada buku siswa. 

• Guru mengondisikan siswa secara klasikal, lalu mengajukan pertanyaan: 

1. Apakah kamu pernah membaca iklan? 

2. Iklan apa yang pernah kamu baca? 

3. Di mana kamu membaca iklan tersebut? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya 
diri. 

Catatan: ^ 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pra-testdan merangsang keingintahu- 
an siswa mengenai iklan. Dengan demikian, kegiatan awal pembelajaran 
ini dilakukan secara menarikdan interaktit. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa siap, termotivasi, dan terangsang untuk belajar lebih jauh lagi 
mengenai iklan dalam media cetak. 

- Siswa memiliki pengetahuan dasar mengenai iklan. 



Buku Guru SD/MI Kelas V 




Ayo Mengamati' 


9 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengamati gambar iklan pada buku 
siswa. 

Catatan: ^— 

Pada kegiatan mengamati, guru mensti- 
mulus siswa agar cermat dalam meng- 
amati gambar iklan. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa 
melalui pertanyaan: Apa isi iklan tersebut? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan 
pendapatnya mengenai isi iklan secara 
lisan. 

• Siswa membaca narasi pada buku siswa. 

• Siswa diminta menjawab pertanyaan dalam 
kotakyang telah disediakan. 

• Siswa dapat mencari arti kata-kata 
asing dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia(KBBl) 



Alternatif jawaban 

1. Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada 
khalayak umum agar mereka tertarik untuk membeli dan menggunakan 
barang atau jasa yang ditawarkan. 

2. Kapasitas berarti daya tampung. 

3. Program berarti cara kerja. 

4. Berikut kata asing yang dapat ditemui siswa. 

a. kapasitas 

b. bed cover 

c. program 

d. tabung 

e. stainless steel 


• Guru mengajak siswa melakukan diskusi klasikal untuk membahas hasil 
jawaban siswa. 

• Siswa mengungkapkan secara lisanmengenai pengertian iklan serta kata 
asing yang ditemukan dalam iklan. 

• Guru menanggapi jawaban siswa sekaligus memberikan penegasan terkait 
jawaban siswa dan materi iklan. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 5 












| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui isi iklan dalam media cetakdan dapat 
menjelaskannya secara percaya diri. 

- Siswa mengetahui pengertian iklan dalam media cetak. 

- Siswa dapat menjelaskan pengertian iklan. 

- Siswa dapat mengidentifikasi dan menyebutkan kata asing dalam iklan 
beserta artinya. 


• Siswa mengamati gambar sambil mendengarkan guru membacakan 
narasi pada buku siswa. 


• Kemudian, Guru mengajukan pertanyaan 
seperti tertulis pada buku, yaitu "Apakah 
yang dimaksud benda zat tunggal?" dan 
"Apa saja benda-benda di lingkungan kita 
yang termasuk benda zat tunggal?" 


Siswa menjawab pertanyaan yang disampai- 
kan guru dengan percaya diri. 


Ayo Mengamati 


O 


Siswa diajak mengamati gambar benda- 
benda yang terdapat pada buku siswa. 


• Guru memberi stimulus kepada siswa 
melalui pertanyaan: Apa saja gambar yang 
terdapat dalam buku? 


Kcluarga Lonl «udoh mm3opaOLOn mn>n njo honj OT» pang dnnginkon 
Int» ' nkik v*«r unltO mrngg u noknn mnn att lanmyn 



mnn nxi Kmulian. ku mrmcmikJum iWrrjrn lai jugo mmghi lc£ung 
meun aid dmgan arr. Soietah «anuo tlap. nanrncucl pun dtidonkon. 


Sr-lrWi tjrbrrapa wal, prmrm wirtoj. Ilm mmgrluarian oir mrtahr «rtang 
Vong WnedM podo tajon brtakong mmn A* »ong krkni ujdoh tm*»i 
mmo. Air ynng brkjm Irmimpur nlrli npn pum hriitng. srlmtknva. yong 
krkior don «etang meun cuo I»tak Cenng tag- Air ilu tmloh lemnpur dengon 
iirlrr}m itan knlnmn dari paknmn 


Ajt rong bekim imompr nirTi apa pun termoujk dotam ral lunggni. Apake*i 
«ang drmaksud brmta tal tunggnl? Apa wijo bmiakmta <li Mngkjmgan Uta 
«ang JmramA brmta ral ling)ni> 





GuW Grram 



Catatan: C 

Pada kegiatan mengamati, guru menstimulus siswa agar cermat dan 
kritis dalam mengamati gambar benda termasuk dalam zat tunggal. 

• Selanjutnya, Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada pada 
buku siswa. 

• Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling kelas memandu 
siswa yang mengalami kesulitan. 


Alternatif jawaban 

1. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari satu jenis materi. 

2. Contoh benda di sekitaryang termasuk zat tunggal yaitu kapurtulis, 
logam besi, dan kawat tembaga. 


• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengemukakan 
jawabannya di depan kelas. 


(« 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 









• Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan pengertian zat 

tunggal berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Guru juga 
memberikan penegasan terkait materi zat tunggal. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai zat tunggal. 

- Siswa mampu mengidentifikasi zat tunggal dalam kehidupan sehari- 
hari. 

- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/menuangkan data/informasi 
yang didapat secara tertulis. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan percaya 
diri. 


Ayo Membaca 



• Secara mandiri siswa diminta untuk membaca teks bacaan mengenai zat 
tunggal dan campuran. 


Alternatif Kegiatan Membaca: 

1. Altematif 1 


Siswa diminta membaca dalam hati 
(senyap). Guru memberikan waktu 
selama 3-5 menit kepada siswa untuk 
membaca dan memahami isi bacaan. 

2. Altematif 2 

Guru menunjuk satu siswa untuk 
membacakan bacaan secara nyaring 
di depan kelas. Siswa diminta untuk 
memperhatikan artikulasi saat membaca. 
Siswa lain diminta untuk menyimak. 



dan lOrapni 

A. /ol (iintgal 

tungoal mcfupc*on mt *ang inkt dan mal«n «c|miv CnnM*< 
benda t**nxnu* detom m (unogal odaMi u*. ganmv guto. dan «na» 


B Campunan 

Cantpuron aJa 
'injgat. Carap 


3. Altematif 3 

Guru meminta beberapa siswa 
untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan 

bersambung oleh seluruh siswa. Siswa lain diminta untuk menyimak. 



• Kemudian, Guru menjelaskan kepada siswa mengenai pengertian zat 
tunggal dan zat campuran. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa dengan mengajukan pertanyaan: 
Apa saja contoh zat tunggal dan campuran? 

• Siswa mengemukakan pendapatnya mengenai berbagai contoh zat tunggal 
dan campuran dengan percaya diri. 

• Selanjutnya, siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


7 



















Alternatif jawaban 

1. Zat campuran adalah zat yang tersusun dari beberapa jenis materi atau 
zat tunggal. 

2. Contoh benda di sekitar yang termasuk zat campuran, yaitu minuman 
susu, campuran air dan pewarna, campuran air dan teh, campuran air 
dan kapur, campuran air dan minyak. 


• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk 

mengemukakan jawabannya di depan kelas. 

• Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan pengertian campuran 

berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai zat tunggal dan 
campuran. 

- Siswa memiliki pemahaman mendalam mengenai pengertian zat 
tunggal dan campuran. 

- Siswa mampu mengidentifikasi zat campuran dalam kehidupan sehari- 
hari. 

- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/menuangkan data/informasi 
yang didapat secara tertulis. 

- Siswa mampu mengemukakan pendapatnya secara lisan dengan 
percaya diri. 



• Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa: 
Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? 
Apakah benda di sekitarmu baik benda zat 
tunggal maupun benda zat campuran pernah 
kamu lihat dalam sebuah iklan? Apakah 
benda yang diiklankan itu? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk 
mengemukakan pendapatnya berdasarkan 
pemahaman yang sudah didapatkannya 
selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisis 
jawaban masing-masing siswa untuk mengetahui 
sejauh mana tingkat pemahaman siswa 
mengenai pembelajaran yang dilakukan. 





I. 4(mkah ynntj ilmnkkml j m rmrpmrut’ rubikon doloai krtei brrltui. 


J Ajw « 0(0 brrte di %rkilteiu nmg ir rm nW «lote» x»l ra i ynn l lUHtei 




Buku Guru SD/Ml Kelas V 













• Siswa bersama orang tua mengamati iklan pada buku siswa. 

• Siswa mendiskusikan pertanyaan pada buku siswa bersama dengan orang 
tua siswa. 

• Siswa menuliskan hasil diskusi pada selembar kertas. 

• Siswa menyampaikan hasil diskusi di depan guru dan teman-teman. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mendiskusikan mengenai 
iklan bersama dengan orang tuanya. 

- Siswa mampu mengetahui isi iklan dalam 
media cetak. 

- Siswa mampu menyampaikan kembali 
hasil diskusi bersama dengan orang tua 
dengan percaya diri. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang 
tuanya. 



Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


9 










Penilaian 

Rubrik Mengamati (Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Iklan dalam 
media cetak. 

■ Menyebutkan 
isi iklan dalam 
media cetak 
dengan tepat 
dan rinci. 

■ Menyebutkan 
pengertian iklan 
dengan tepat 
dan rinci. 

■ Menyebutkan 
pengertian 
kata asing yang 
ditemukan dalam 
iklan dengan 
tepat dan rinci. 

■ Menyebutkan 
isi iklan dalam 
media cetak 
dengan tepat. 

■ Menyebutkan 
pengertian iklan 
dengan tepat. 

■ Menyebutkan 
pengertian 
kata asing yang 
ditemukan dalam 
iklan dengan 
tepat. 

■ Menyebutkan 
isi iklan dalam 
media cetak 
dengan kurang 
tepat. 

■ Menyebutkan 
pengertian iklan 
dengan kurang 
tepat. 

■ Menyebutkan 
pengertian 
kata asing yang 
ditemukan dalam 
iklan dengan 
kurang tepat. 

■ Belum dapat 
menyebutkan 
isi iklan dalam 
media cetak 
dengan tepat. 

■ Belum dapat 
menyebutkan 
pengertian iklan 
dengan tepat. 

■ Belum dapat 
menyebutkan 
pengertian 
kata asing yang 
ditemukan dalam 
iklan dengan 
tepat. 

Keterampilan 

Komunikasi 

Mengomunikasi- 
kan gagasan 
mengenai isi 
iklan, pengertian 
iklan, dan arti 
kata asing 
dalam iklan 
dengan logis, 
sistematis, serta 
menggunakan 
kalimat Bahasa 
Indonesia dengan 
baik dan benar. 

Mengomunikasi- 
kan gagasan 
mengenai isi 
iklan, pengertian 
iklan, dan arti 
kata asing dalam 
iklan dengan 
kurang logis dan 
sistematis, 
namun dapat 
menggunakan 
kalimat Bahasa 
Indonesia dengan 
baik dan benar. 

Mengomunikasi- 
kan gagasan 
mengenai isi 
iklan, pengertian 
iklan, dan arti 
kata asing dalam 
iklan dengan 
kurang logis dan 

sistematis, serta 
menggunakan 
kalimat Bahasa 
lndonesia dengan 
kurang baik dan 
benar. 

Belum dapat 
mengomunikasi- 
kan gagasan 
mengenai isi 
iklan, pengertian 
iklan, dan arti 
kata asing 
dalam iklan 
dengan logis, 
sistematis dan 
menggunakan 
kalimat Bahasa 
Indonesia dengan 
baik dan benar. 


10 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Membaca (IPA) 

Berilah tanda centang (^) pada bagian yang memenuhi kriteria 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Zat tunggal dan 
campuran. 

■ Menyimpulkan 
pengertian 
campuran 
dengan tepat 
dan rinci. 

■ Mengidentifikasi 
campuran dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dengan tepat 
dan rinci. 

■ Menyimpulkan 
pengertian 
campuran 
dengan tepat. 

■ Mengidentifikasi 
campuran dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dengan tepat. 

■ Menyimpulkan 
pengertian 
campuran 
dengan kurang 
tepat. 

■ Mengidentifikasi 
campuran dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dengan kurang 
tepat. 

■ Belum dapat 
Menyimpulkan 
pengertian 
campuran 
dengan tepat. 

■ Belum dapat 
mengidentifikasi 
campuran dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dengan tepat. 

Keterampilan 

Penulisan. 

Hasil identifikasi 
ditulis dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


Pemiaian (penskoran): 


Total skor 
Skor maksimal 


X 10 


Contoh: 4 + 4 + 5 X 10 = 9,2 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 11 












Pemetaan Kompetensi Dasar 




Buku Guru SD/MI Kelas V 














Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan media cetak, siswa dapat 
mengidentifikasi unsur-unsur iklan yang terdapat pada gambar iklan 
dengan tepat. 

2. Dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa dapat menyimpulkan 
isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dan tulisan secara tepat. 

3. Dengan kegiatan mengamati berbagai benda pada tabel, siswa dapat 
mengidentifikasi zat penyusun suatu benda dengan benar. 

4. Dengan kegiatan mengamati berbagai benda pada tabel, siswa dapat 
menuliskan kesimpulan tentang perbedaan zat tunggal dan zat campuran 
dengan benar. 

5. Dengan kegiatan menyanyikan lagu, siswa dapat menentukan jenis 
tangga nada lagu tersebut dengan tepat. 

6. Dengan kegiatan membaca tentang tangga nada, siswa dapat 
menjelaskan pengertian tangga nada, tangga nada mayor, dan tangga 
nada minordengan tepat. 

7. Dengan kegiatan menyanyikan lagu bertangga nada minor, siswa dapat 
menuliskan perasaannya setelah menyanyikan lagu bertangga nada rninor 
dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar iklan media cetak, minuman susu, air, kapur tulis, air garam, gula 

pasir, minuman kopi tumbuk, kawat tembaga, lagu-lagu bertangga nada 

mayor dan rninor. 


Langkah-Langkah Kegiatan 
Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru 
mengondisikan siswa secara klasikal dengan 
mengajak siswa untuk mengamati gambar. 

• Kemudian, guru mengajukan pertanyaan- 
pertanyaan berikut. 

a. Apa gambaryang dilihat Udin? 

b. Apakah iklan itu? 

c. Apa saja unsur-unsur iklan media cetak? 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
yang ingin menjawab pertanyaan tersebut 
dengan mengangkat tangan. 

• Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan 
oleh guru sesuai pengetahuannya. 



Udin mmgamoti iUan pmdiA mnunan datam mcidia crtatL lidin mmtutaw 

gnm6af dalom itdan I klm rwima g a i t a dcdam klm ha^m «rtaili. M-lan 

gomba>.UdMt|ugamengamaiitubvindolam Aian dan tu dori Itdiun Apo vj|o 
wliman*|e unuanmuir lUan? ApaLati Alan harut mmank «rhinggn Imnynk 
omi *3 yong mrmbrli produtano. n*o luln prtoian. 





Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 








• Siswa diminta membaca tulisan pada awal pembelajaran 

• Selanjutnya, guru menjelaskan pengertian iklan dan unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Catatan: 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pra-testdan merangsang keingintahuan 
siswa untuk belajar tentang teks paparan iklan media cetak. Dengan 
demikian, kegiatan awal pembelajaran awal ini dilakukan secara menarik 
dan interaktit. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa siap, termotivasi, dan terangsang untuk belajar lebih jauh lagi 
mengenai teks paparan iklan media cetak. 


- Siswa mengetahui serta memahami pengertian iklan dan unsur-unsur 
iklan media cetak. 


Ayo Mengamati' 


• Guru meminta siswa mengamati gambar 
iklan media cetak pada buku siswa. 

• Siswa menyebutkan unsur-unsur iklan yang 
terdapat pada iklan tersebut. 

• Selanjutnya, siswa menuliskan pendapatnya 
tentang unsur-unsur yang terdapat pada 
iklan. 

• Setelah selesai, siswa membacakan 
tulisannya di depan teman-teman. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
lain jika ada jawaban berbeda. 

• Guru melakukan pembahasan terhadap 
jawaban siswa. 



Mcmbedokon Zal Tungoal don Compuran 

Kolun WWi nwmpdoya#) IrMang *Jan <k 
mengdarwi «Jon *uvj g*to ruteman 7 l. 

\rlntarr) kiln akan Inhilih mrmhr4>»n 
balun baban br< kui Ikuii kmgtoli kroonyo Oenoon loi Jon h< 

Ungfca*l»r>K 

I. Sopkon kmo moconi limdo wpnii kopur tulH. o 
minwnon Inpi mmbuk. <ton kowni urrtajn 



( -\ 

Unsur-unsur yang terdapat pada iklan tersebut sebagai berikut. 

1. Nama produk. 

2. Gambar produk. 

3. Kalimat iklan. 

4. Keunggulan produk. 

Iklan pada gambar tidak memenuhi semua unsur-unsur iklan. 


14 Buku Guru SD/Ml Kelas V 


























Catatan: C. 

Guru dapat memberikan alternatit kegiatan sebagai berikut. 

• Guru menanyakan iklan media cetak yang pernah dilihat siswa. 

• Siswa diminta menceritakan iklan tersebut di depan teman-teman dan 
menjelaskan unsur-unsurnya. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengamati gambar iklan media cetak dengan cermat. 

- Siswa mampu mengidentitikasi unsur-unsur iklan pada gambar iklan 
media cetak dengan tepat. 

- Siswa mampu menuliskan pendapatnya tentang kelengkapan unsur- 
unsur iklan dengan tepat jika diperlihatkan gambar iklan. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya tentang unsur-unsur pada 
gambar iklan secara lisan dengan percaya diri. 


T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa telah menyebutkan unsur-unsur 
pada gambar iklan produk susu dan 
mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya, 
guru menjembatani siswa untuk memasuki 
materi selanjutnya dengan mengajukan 
pertanyaan, "Minuman susu merupakan 
zat tunggal ataukah zat campuran 7' 

• Siswa memberikan jawaban atas pertanyaan 
guru sesuai pengetahuannya. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
lain yang memiliki jawaban berbeda. 

• Guru melakukan pembahasan terhadap 
jawaban siswa. 

Minuman susu merupakan zat campuran. 
Minuman susu terdiri atas campuran air dan 
susu bubuk. 



2. iMUiti tat lur>jgol «aiiu 




• Selanjutnya, siswa berlatih untuk membedakan zat tunggal dan zat 
campuran dengan mengidentifikasi zat penyusun benda-benda yang 
terdapat pada tabel sesuai langkah kerja. 

• Siswa juga diminta menuliskan kesimpulan setelah melakukan kegiatan 
dan mengisi tabel. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 15 



Catatan 1: — 

• Kegiatan ini dapat dilakukan, baik secara individu maupun kelompok. 

• Guru berkeliling sambil membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

Catatan 2: 

• Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
intromasi. 

• Pengumpulan Data: Ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data. 

• Komunikasi: Ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulisan dan lisan. 

• Setelah selesai, siswa diminta mengungkapkan jawabannya di depan siswa 
lain. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi, 
menambahi jawaban, atau memberi jawaban lain jika terdapat jawaban 
berbeda. 

• Guru mengontirmasi jawaban siswa dengan melakukan pembahasan. 


Jawaban berikut dapat dikembangkan Iagi oleh guru. 


Nama Benda 

Zat Penyusun 

air 

air 

kapur tulis 

kapur tulis 

air garam 

air, garam 

gula pasir 

gula pasir 

minuman kopi tumbuk 

air, kopi tumbuk 

kawat tembaga 

tembaga 


1. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari satu jenis materi. 

2. Contoh zat tunggal yaitu air, kapur tulis, gula pasir, dan kawat 
tembaga. 

3. Zat campuran adalah zat yang tersusun dari beberapa jenis materi 
atau zat tunggal. 

4. Contoh campuran, yaitu airgaram dan minuman kopi tumbuk. 

v_y 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi zat penyusun suatu benda dengan 
tepat. 

- Siswa mampu membedakan zat tunggal dan zat campuran dengan 
tepat. 

- Siswa mampu menuliskan kesimpulan tentang pengertian zat tunggal 
dan zat campuran dengan tepat. 

- Siswa mampu menuliskan contoh zat tunggal dan zat campuran sesuai 
hasil pengamatan dengan tepat. 

16 Buku Guru SD/Ml Kelas V 














c/ 

• Siswa telah mengetahui bahwa air merupakan zat tunggal. Air 
mempunyai manfaat besar bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup 
lainnya. Selanjutnya, guru mengajak siswa menyanyikan lagu berjudul 
"Air". 

• Sebelumnya, guru mencontohkan cara menyanyikan lagu tersebut. 

• Siswa menyanyikan lagu secara bersama-sama tanpa bimbingan guru. 


Catatan: C. 

Guru dapat meminta siswa maju satu per satu untuk menyanyikan 
lagu jika waktu memungkmkan. Namun, jika waktu tidak 
memungkinkan, guru memberikan kesempatan kepada beberapa siswa 
untuk menyanyikan lagu di depan siswa lain. 


• Selanjutnya, siswa diminta menuliskan pera- 
saannya setelah menyanyikan lagu berjudul 
"Air". 

• Siswa membacakan tulisannya di depan 
siswa lain. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyanyikan lagu 
bertangga nada mayordengan tepat. 

- Siswa mampu mengungkapkan perasaan- 
nya setelah menyanyikan lagu bertangga 
nada mayorsecara tertulis dan lisan 
dengan percaya diri. 


Ayo Membaca 



GSOSBiSL^r: 





• Siswa telah menyanyikan lagu berjudul "Air" dan mengungkapkan 
perasaannya. 

• Selanjutnya, guru mengajak siswa mengingat kembali materi tentang 
tangga nada yang pernah dipelajari pada tema sebelumnya dengan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 

a. Apa yang dimaksud tangga nada? 

b. Apa saja jenis-jenis tangga nada? 

c. Apa jenis tangga nada lagu berjudul "Air?" 

• Siswa yang akan menjawab pertanyaan tersebut diminta mengangkat 
tangan. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


17 












• Siswa menjawab pertanyaan tersebut sesuai 
pengetahuannya. 

• Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa lain untuk memberikan tanggapan, 
menambahi jawaban, menyanggah, atau 
memberikan jawaban lain jika terdapat 
jawaban berbeda. 

• Guru mengapresiasi jawaban semua siswa. 

• Kemudian, guru mengajak siswa membaca 
materi tentang tangga nada pada buku 
siswa. 

• Guru memberikan waktu kepada siswa 
untuk membaca dan memahami materi 
tentang tangga nada. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya jika terdapat materi yang 
belum dipahami. 

Catatan: 

Guru dapat menjelaskan kembali tentang pengertian dan jenis-jenis tangga 
nada kepada siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan pengertian tangga nada dengan tepat. 

- Siswa mampu menyebutkan jenis-jems tangga nada. 

- Siswa mampu menyebutkan ciri-ciri lagu bertangga nada mayordan 
minordengan tepat. 

- Siswa dapat menentukan jenis tangga suatu lagu. 

• Siswa telah menyanyikan lagu bertangga nada mayor, yaitu lagu berjudul 
"Air". 

• Selanjutnya, guru mengajak siswa menyanyikan lagu bertangga nada rninor, 
yaitu lagu berjudul "Gugur Bunga" dan "Ayam Den Lapeh". 

• Guru mencontohkan cara menyanyikan kedua lagu tersebut. 

• Siswa dan guru menyanyikan lagu tersebut bersama-sama. 

• Kemudian, siswa menyanyikan lagu tersebut bersama-sama tanpa 
bimbingan guru. 

Catatan: 

Guru dapat meminta siswa maju satu per satu untuk menyanyikan lagu 
jika waktu memungkinkan. Namun, jika waktu tidak memungkinkan, guru 
memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk menyanyikan lagu 
di depan siswa lain. 



18 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










• Selanjutnya, siswa diminta menjawab 
pertanyaan yang terdapat pada buku siswa. 

( -\ 

Jawaban berikut dapat dikembangkan Iagi 

oleh guru. 

• Lagu berjudul "Gugur Bunga" dan 
"Ayam Den Lapeh" termasuk lagu 
bertangga nada rmnor. Lagu tersebut 
jika dinyanyikan menimbulkan perasaan 
sedih. 

• Lagu "Gugur Bunga" dinyanyikan dengan 
tempo lambat untuk menunjukkan 

dan menegaskan ekspresi kesedihan. 
Sementara itu, lagu "Ayam Den Lapeh" 
dinyanyikan dengan tempo moderato 
(sedang). Meskipun demikian, ungkapan 
kesedihan tetap terlihat dari lirik lagu 
tersebut. 

• lsi lagu "Gugur Bunga", yaitu tentang 
ungkapan kesedihan karena gugurnya 
pahlawan bangsa. Sementara itu, lagu 
"Ayam Den Lapeh" berisi ungkapan 
kesedihan karena kehilangan sesuatu 
yang berharga. 

\_y 

• Siswa membacakan tulisan jawabannya di 
depan siswa lain. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
lain untuk menanggapi, baik dengan cara 
menambahi jawaban, menyampaikan jawa- 
bannya yang berbeda, atau memberikan 
masukan. 

• Guru mengapresiasi jawaban siswa. 


Gugur Bunga 

, | , * . r •• • I 

&•- i . . . a t f ' yj 

■ 

$ ■ I. • • r' ULL- 

* •' '' - • • • • I ■ > • • >i• 'i 

l'_r- rmu j>c .\. r 

■ 

i r tLLHir M* ; r r.- - * 

i innu 11 ) 'inf»'i ai I 

jf ;nxri r ; rIrS r >,M 

, l i « 7 i Ji * i tfl| 7 r*»* > pj 

£.- " >r *' . 'j 

n n n I * i r »r»|» #» \ > »1 


Ayam Uen Lapeh 


|i 


t u r * t ? r_* 

UII1>#|» I» kn IV nka 

* |I H • * ' • » 

, * > 5 • - r i ."• • • 


t I HHIl 

• ' CJ-IIH 


,j- ■ t • ■ -j- r i i - i 


i | T I 

* m » m - 


r HL*r "* ' tr » 

aon toW e 10 i#iw* m <t» tama 

••]•> «11 t ti t *!•«••« 

^..jr. 1 , ' f f 

o m» ui lu aCw a> o «« #”> to |W> Stuui 

« 1 « I J 1« » » t « I 1 t i I I I 

£ - ,■_■•■ ■ ■_■_■■ 

*• .O ror*h M >•« « twifl » 1 •«•> top*#. 

, «iiii i iH i » n 7 l t i ; •• 

£' —r r rir "l-- '■_••' if - 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyanyikan lagu bertangga nada minordengan tepat. 

- Siswa mampu mengungkapkan perasaannya setelah menyanyikan lagu 
bertangga nada minor, baik secara tertulis maupun lisan. 

- Siswa mampu menyebutkkan tempo lagu bertangga nada minoryang 
dinyanyikan dengan tepat. 

- Siswa mampu menuliskan isi lagu bertangga nada minordengan tepat, 
lalu membacakannya. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 19 












• Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa: 
Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? 
Apa manfaat dari pembelajaran yang kamu 
peroleh hari ini? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk 
mengemukakan pendapatnya berdasarkan 
pemahaman yang sudah didapatkannya 
selama kegiatan pembelajaran berlangsung 
dalam bentuk tulisan. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisis 
jawaban tiap-tiap siswa untuk mengetahui 
sejauh mana tingkat pemahaman siswa 
mengenai iklan media cetak, zat tunggal dan 

'nn 

Catatan: '— 

• Kegiatan ini merupakan media untuk 
mengukur seberapa banyak materi 
yang sudah dipelajari dan dipahami 
siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan 
pada sikap siswa setelah mempelajari 
materi. 



yang kanni pnnlrki hart kWT hi 


•u prtaian han mi’ Apo man/aal dorl pembrtaramn 


Hosil Renunoan 


i .*>- [wm 17 


Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menerapkan pengetahuan yang didapat pada 
pembelajaran ini dalam kehidupan 
sehari-hari di lingkungan tempat 
tinggalnya. 



MiMdi lagu yang mn>o mrngmni br 




g tuamo. rtvonv*an logu 


Kerja Sama dengan Orang Tua 


Siswa dan orang tua bekerja sama memilih 
lagu mengenai benda-benda di lingkungan 
sekitar mereka. 

Selanjutnya, siswa dan orang tua 
menyanyikan lagu tersebut. 

Siswa diminta menuliskan syair lagu 
tersebut. 

Siswa dan orang tua juga dapat berdiskusi 
untuk menentukan jenis tangga nada lagu 
tersebut, tempo lagu, dan isi lagu. 


20 Buku Guru SD/Ml Kelas V 











| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya untuk memilih lagu 
mengenai benda-benda di lingkungan sekitarnya dan berdiskusi tentang 
jenis tangga nada, tempo lagu, dan isi lagu. 

- Siswa mampu menuliskan syair lagu. 


Penilaian 

Rubrik Mengamati (Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Mampu 
menyebutkan 
ketujuh unsur- 
unsur iklan media 
cetak. 

■ IMama produk. 

■ Gambar produk. 

■ Kalimat iklan. 

■ Keunggulan 
produk. 

■ Harga produk. 

■ IMomor telepon 
pengiklan. 

■ Alamat pengiklan. 

Mampu 

menyebutkan 5-6 
unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Mampu 

menyebutkan 3-4 
unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Hanya mampu 
menyebutkan 1-2 
unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Keterampilan 

Komunikasi 

Memenuhi ketiga 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
mengidentitikasi 
unsur-unsur iklan 
media cetak yang 
diperlihatkan, yaitu 
nama produk, 
gambar produk, 
kalimat iklan, 

dan keunggulan 
produk. 

■ Mampu 
menuliskan 
pendapatnya 
tentang 

kelengkapan iklan 
media cetak dari 
gambar iklan yang 
diperlihatkan. 

■ Mampu 
menggunakan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar, etisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 2 dari 
3 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memehuni 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 21 











Rubrik Latihan (Penilaian 1PA) 

Kegiatan latihan dapat dilakukan, baiksecara individu maupun 
kelompok. Berikut contoh penilaian jika kegiatan dilakukan secara 
kelompok. 


Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kelima kriteria 

berikut. 

■ Mampu 
menyebutkan 
pengertian zat 
tunggal. 

■ Mampu 
menyebutkan 
pengertian zat 
campuran. 

■ Mampu 
menyebutkan 
contoh zat tunggal. 

■ Mampu 
menyebutkan 
contoh zat 
campuran. 

■ Mampu 
menyebutkan zat 
penyusun suatu 
benda. 

Memenuhi 3-4 
dari 5 kriteria 
yang ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

5 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

■ Mampu 
mengidentitikasi 
zat penyusun 
benda-benda yang 
diperlihatkan. 

• Mampu menuliskan 
hasil pengamatan. 

■ Mampu menuliskan 
kesimpulan 
berdasarkan hasil 
pengamatan. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, etisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 3 dari 
4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 
4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 


22 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Menyanyi (Pemiaian SBdP) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 


Pengetahuan 

Memenuhi 

kelima kriteria 

berikut. 

■ Mampu membaca 
notasi angka. 

■ Mengetahui 
tentang tempo 
dan birama lagu. 

■ Mampu 
menyebutkan 
pengertian tangga 
nada. 

■ Mampu 
menyebutkan 
jenis-jenis tangga 
nada. 

■ Mampu 

membedakan lagu 
bertangga nada 
mayor dan minor. 

Memenuhi 3-4 
dari 5 kriteria 
yang ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

5 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 5 kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

■ Mampu 
menyanyikan lagu 
dengan tempo dan 
birama yang tepat 
sesuai jenis tangga 
nada lagu. 

■ Mampu 
menyanyikan lagu 
dengan artikulasi 
jelas. 

■ Mampu 
menuliskan 
perasaannya 
setelah 
menyanyikan 
lagu, baik lagu 
bertangga nada 
mayor maupun 
minor. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar, etisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 3 dari 
4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 
4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Patatam: 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 

| 


Penilaian (penSkoran) 
clapat dilikat contokh/a 
pada Peiwbelajaran 1. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 23 














Pemetaan Kompetensi Dasar 


IPS 

3.1 Mengidentifikasi 
karakteristik geografis 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi, serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi, serta 
transportasi. 




r 



Bahasa lndonesia 

3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual. 


PPKn 

1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 


24 


Buku Guru SD/MI Kelas V 












Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati peta Indonesia, siswa dapat menuliskan 
nama daerah-daerah yang pernah dikunjungi dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan mengamati peta Provinsi Jawa Tengah, siswa dapat 
mengidentiTikasi/menentukan letak geografis daerah-daerah di Jawa 
Tengah dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan latihan menunjukkan letak geografis suatu daerah, 
siswa dapat menunjukkan dan menuliskan garis lintang dan garis bujur 
suatu daerah dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan berdiskusi tentang perilaku yang mencerminkan 
persatuan dan kesatuan serta perilaku yang tidak mencermmkan 
persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, siswa dapat menuliskan 
contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dan contoh 
perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menuliskan 
pengertian iklan dengan tepat. 

6. Dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menceritakan isi iklan dengan 
tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Peta Indonesia, gambar iklan dari media cetak. 

Langkah-Langkah Kegiatan 
Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus 
ide, gagasan, dan motivasi siswa dengan 
pertanyaan panduan yang ada di buku 
siswa. Oleh karena itulah, guru meminta 
siswa untuk mengungkapkan pendapatnya 
secara percaya diri. 

1. Di manakah kamu tinggal? 

2. Di daerah pegunungan, pesisir, atau 
perkotaan? 

3. Apakah di daerah itu dapat dijumpai iklan 
penawaran berbagai benda? 

4. Apakah di daerah pegunungan, 
pesisir, dan perkotaan masyarakatnya 
menjunjung nilai persatuan dan 
kesatuan? 





mrn«m|ung nia. 

»>o. tilo pnteyyl l«v»w 


ra WauTik. Indimrua ^jgnlrrlHak <1> aalaro 
iluo b«nua *oitu Bmuo Ami dan Bcnua Auttrato. lOa*. gragrarn Int tangat 
nwengionJlil IHeoJoyi wilo** nlcnna. tra* diWiat don kradaan fHil 




Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 














Catatan: C_ 

• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan 
menantang dengan pendekatan interaktit. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh pengetahuan siswa tentang daerah tempat tinggalnya, 
iklan, dan nilai persatuan dan kesatuan. 

• Apresiasi semua jawaban siswa, termasuk jika ada jawaban yang tidak 
sesuai atau asal-asalan. 

• Siswa membaca narasi pada buku siswa. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa memiliki motivasi untuk belajar lebih jauh lagi. 

- Siswa mampu menyebutkan daerah tempat tinggalnya. 

- Siswa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara baik, benar, 
dan efektif. 

- Siswa mengetahui pengetahuan dasartentang iklan dan nilai 
persatuan dan kesatuan di daerah pegunungan, pesisir, dan perkotaan. 


Ayo Mengamati' 


• Guru menjelaskan tentang letak geografis Negara Indonesia. 

• Siswa mengamati peta lndonesia pada buku siswa. 

• Setelah mengamati peta, siswa menuliskan nama daerah-daerah yang 
pernah dikunjungi. Siswa menuliskan jawabannya pada kolom yang 
disediakan. 

• Selama proses kegiatan berlangsung, guru 
berkeliling kelas memandu siswa-siswa yang 
mengalami kesulitan. 

• Setelah selesai, guru meminta siswa untuk 
membacakan hasilnya di depan kelas. 

• Siswa juga menunjukkan daerah yang 
pernah dikunjungi pada peta Indonesia yang 
telah disiapkan guru. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan letak 
geografis Negara lndonesia. 

- Siswa mampu menjelaskan peta wilayah 
Indonesia. 

- Siswa mampu menuliskan nama daerah- 
daerah yang pernah dikunjungi. 



26 Buku Guru SD/Ml Kelas V 







- Siswa mampu menunjukkan daerah yang pemah dikunjunginya pada 
peta Indonesia. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan 
percaya diri. 

• Siswa membaca teks materi tentang garis bujurdan garis lintang. 

• Siswa mengamati peta Provinsi Jawa Tengah sambil mendengarkan 
penjelasan guru tentang daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah. 


Alternatif Kegiatan 

Guru dapat mengajak siswa untuk mengenal lebih jauh berbagai 
kabupaten di Provinsi Jawa Tengah melalui permainan sederhana. 

Guru meminta salah satu siswa untuk maju ke depan. Kemudian, siswa 
diminta menunjukkan letak kabupaten yang telah disebutkan guru pada 
peta. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan peta wilayah Provinsi Jawa Tengah. 

- Siswa mampu menyebutkan nama daerah-daerah di Jawa Tengah. 

- Siswa mampu menunjukkan letak kota pada peta dengan tepat dan 
percaya diri. 


T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa menunjukkan letak kota Semarang 
pada gambar peta di buku siswa. Kemudian, 
melingkarinya menggunakan pensil warna. 

• Siswa juga diminta memilih 10 nama 
kabupaten pada peta, lalu menuliskan 
letaknya berdasarkan garis bujurdan garis 
lintang. 

• Siswa menuliskan jawaban dalam tabel yang 
telah disediakan. 




Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 



































Alternatif Jawaban 


No. 

Nama Tempat 

Garis 

Bujur 

Garis 

Lintang 

i. 




2. 




3. 




4. 




5. 




6. 




7. 




8. 




9. 




10. 





| Guru dapat mengembangkan sendiri jawabannya. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui letak kabupaten berdasarkan garis bujur dan 
garis lintang. 


- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 


- Siswa mampu menuangkan pendapatnya secara tertulis. 


Ayo Berdiskusi' 



• Siswa mengamati gambardan membaca 
narasi pada buku siswa. 

• Siswa mendiskusikan perilaku yang 
mencermmkan persatuan dan kesatuan 
dan perilaku yang tidak mencerminkan 
persatuan dan kesatuan. 

• Kemudian, siswa menuliskan hasil diskusi 
terkait, contoh, perilaku yang mencerminkan 
persatuan dan kesatuan serta perilaku 
yang tidak mencermmkan persatuan dan 
kesatuan. 


• Siswa menuliskan jawabannya dalam tabel 
yang telah disediakan. 




28 Buku Guru SD/Ml Kelas V 























Alternatif Jawaban 


No. 

Contoh 
perilaku yang 
mencermmkan 
persatuan dan 
kesatuan 

Contoh perilaku 
yang tidak 
mencermmkan 
persatuan dan 
kesatuan 

i. 

Membersihkan lingkungan 
bersama-sama. 

Tidak pernah ikut serta dalam 
membersihkan lingkungan. 

2. 

Menghormati perbedaan 
(agama, suku, daerah, adat, 
dan kebudayaan) dalam 
masyarakat. 

Selalu mempermasalahkan 
perbedaan (agama, 
suku, daerah, adat, dan 
kebudayaan) dalam 
masyarakat. 

3. 

Mengutamakan kepentingan 

umum. 

Mengutamakan kepentingan 
pribadi. 

4. 

Bemnain dengan siapa saja 
tanpa membedakan suku, 
agama, ras, ataupun daerah 

Bermain dengan teman yang 
memiliki persamaan suku, 
agama, ras, ataupun daerah 


| Guru dapat mengembangkan sendiri jawabannya. 


• Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban secara 
klasikal. Guru meminta salah satu kelompok 
untuk membacakan jawabannya, kelompok 
lain dapat menyanggah atau menambahkan 
contoh perilaku yang berbeda. 

Catatan: ^ 

Guru mengontirmasi dan mengapresiasi 
setiap jawaban siswa. 

• Guru memberikan penegasan tentang 
materi perilaku yang mencerminkan 
persatuan dan kesatuan dan perilaku 
yang tidak mencerminkan persatuan dan 
kesatuan. 

• Selanjutnya, guru menjelaskan makna 
penting dalam persatuan dan kesatuan 
bangsa. 

| Hasil yang Diharapkan 
- Siswa mampu menyebutkan perilaku yang mencermmkan persatuan 
dan kesatuan. 



Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 29 

































- Siswa mampu menyebutkan perilaku yang tidak mencerminkan 
persatuan dan kesatuan. 

- Siswa mampu menuliskan contoh perilaku yang mencerminkan 
persatuan 

- dan kesatuan. 


- Siswa mampu menuliskan contoh perilaku yang tidak mencerminkan 
persatuan dan kesatuan. 

- Siswa mengetahui makna penting dalam persatuan dan kesatuan 
bangsa. 


- Siswa mampu mengerjakan dan menyele- 
saikan tugas secara mandiri dan tanggung 
jawab. 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya 
secara tertulis. 


Ayo Mengamati' 


9 


• Siswa mengamati iklan tentang usaha 
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa 
lndonesia. 

• Kemudian, siswa menuliskan pengertian iklan 
pada kolom yang telah disediakan. 



Altematif Jawaban 

Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada 
khalayak umum agar mereka tertarik untuk membeli dan menggunakan 
barang atau jasa yang ditawarkan 


• Siswa membacakan pengertian iklan yang telah ditulisnya. 


Altematif Kegiatan 

Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban secara 
klasikal. Guru meminta salah satu siswa untuk membacakan 
jawabannya, siswa lain dapat menyanggah atau menambahkan 
pendapat terkait pengertian yang berbeda. Guru dapat berperan 
sebagai moderator. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menuliskan pengertian iklan. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dan tulisan. 


30 Buku Guru SD/Ml Kelas V 














- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 


T 


[ Ayo Berlatih 

T0M 


irim 


• Siswa mencari contoh iklan dari media cetak, lalu menceritakan isi iklan di 
depan teman sekelas. 


Alternatif Kegiatan: 


I 


Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban secara 

klasikal. Guru meminta salah satu siswa untuk membacakan 

jawabannya, siswa lain dapat menyanggah 

atau menambahkan pendapatnya terkait 

iklan yang dipresentasikan. Guru dapat 32 0 

berperan sebagai moderator. 1211 


Kemudian, siswa menempelkan iklan pada 

kolom yang telah disediakan. 

Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi iklan dari 
media cetak. 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan. 

- Siswa mampu mengungkapkan 
pendapatnya secara lisan. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menyele- 
saikan tugas secara mandiri dan 
tanggung jawab. 




• Siswa menjawab pertanyaan pada buku 
siswa: 

1. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari 
ini? 

2. Apa manfaat dari pembelajaran yang 
kamu peroleh hari ini? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk menge- 
mukakan pendapatnya berdasarkan pema- 
haman yang sudah didapatkannya selama 
kegiatan pembelajaran berlangsung. 



mm 

krfejoi907Apoyon<|kelua>gamii lokukon uniiA ntmjokn pertenuon don uan 
«iiicr onggnla OnbnAnn 6nv»i» nrang lunmu, k*j likrUon hmi) 

i*yo podo taAarn bmlu 




Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 31 

















• Guru mengidentifikasi dan menganalisis jawaban masmg-masmg siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran hari ini. 

Catatan: '— 

Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan letak geogratis suatu daerah. 

- Siswa mampu menjelaskan pengertian iklan. 

- Siswa mengetahui perilaku yang mencermmkan persatuan dan kesatuan 
serta perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan. 



• Siswa mendiskusikan bersama orang tuanya tentang upaya untuk menjalin 
persatuan dan kesatuan antaranggota keluarga. 

• Selesai melakukan diskusi, siswa menuliskan hasilnya pada kolom yang 
tersedia pada buku siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan upaya untuk menjalin persatuan dan 
kesatuan antaranggota keluarga. 

- Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap upaya persatuan 
dan kesatuan antaranggota keluarga dalam keluarganya. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. 

- Siswa memiliki keterampilan mengumpulkan dan mengolah data atau 
informasi melalui kegiatan diskusi. 


32 Buku Guru SD/Ml Kelas V 



Penilaian 

Rubrik Latihan (IPS) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi kriteria 

berikut. 

■ Mampu 

menunjukkan letak 
kota Semarang pada 
peta dengan tepat. 

• Mampu menuliskan 
10 nama kabupaten 
di Provinsi Jawa 
Tengah dengan 
tepat. 

• Mampu menuliskan 
garis bujur setiap 
kabupaten yang 
telah dipilih 
sebelumnya dengan 
tepat. 

• Mampu menuliskan 
garis lintang 
setiap kabupaten 
yang telah dipilih 
sebelumnya dengan 
tepat. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 

telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Memenuhi kriteria 

berikut. 

• Mampu 
mengidentihkasi 
dan menuliskan 

nama-nama 
nama kabupaten 
di Provinsi Jawa 
Tengah dengan 
tepat. 

• Mampu 
mengidentihkasi 
dan menuliskan 
garis bujur setiap 
kabupaten yang 
telah dipilih 
sebelumnya dengan 
tepat. 

• Mampu 
mengidentihkasi 
dan menuliskan 
garis lintang 
setiap kabupaten 
yang telah dipilih 
sebelumnya dengan 
tepat. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 33 










Rubrik Berdiskusi (PPKn) 

Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi kriteria 
berikut. 

■ Mampu menuliskan 

4 contoh perilaku 
yang mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan. 

■ Mampu menuliskan 

4 contoh perilaku 
yang tidak 
mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan. 

Memenuhi 
kriteria berikut. 

■ Mampu menuliskan 
3 contoh 
perilaku yang 
mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan. 

• Mampu menuliskan 
3 contoh perilaku 
yang tidak 
mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan. 

Memenuhi 
kriteria berikut. 

■ Mampu menuliskan 
2 contoh 
perilaku yang 
mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan. 

■ Mampu menuliskan 
2 contoh perilaku 
yang tidak 
mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan. 

Memenuhi 
kriteria berikut. 

■ Mampu menuliskan 

1 contoh 

perilaku yang 
mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan. 

■ Mampu menuliskan 

1 contoh perilaku 
yang tidak 
mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan. 

Keterampilan 

penulisan 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benardigunakan 
dengan efisien 
dan menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 


Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa Indonesia) 

Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi kriteria 

berikut. 

■ Mengetahui tentang 
iklan. 

■ Mengetahui unsur- 
unsur iklan. 

■ Mampu mencari 
contoh iklan dengan 
tepat. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
■ telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 
menceritakan isi 
iklan. 

Memenuhi kriteria 

berikut. 

■ Menggunakan 

Bahasa lndonesia 
dengan tepat. 

■ Bercerita dengan 
suara lantang. 

■ Bercerita dengan 
intonasi benar. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Catatan: 


ptv\tlaiav\ (pehtkoran) 
dapat dtikat contoknya 
pada PeiwbelajaraK 1. 



34 Buku Guru SD/Ml Kelas V 






















Pemetaan Kompetensi Dasar 


IPS 

3.1 Mengidentifikasi 
karakteristik geografis 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi, serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis lndonesia 
sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi, serta 
transportasi. 



3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual. 


PPKn 


1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 



Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


35 










Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar kenampakan alam, siswa dapat 
menyebutkan kenampakan alam pada gambarsecara tepat. 

2. Dengan kegiatan mendiskusikan kenampakan alam wilayah daratan dan 
perairan, siswa dapat menyebutkan kenampakan alam wilayah daratan 
dan perairan beserta ciri-cinnya dengan benar. 

3. Dengan kegiatan membaca tentang adaptasi masyarakat terhadap 
kenampakan alam sekitar, siswa dapat menyebutkan contoh adaptasi 
masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar secara tepat. 

4. Dengan kegiatan mengamati iklan, siswa dapat menyajikan hasil 
kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dan tertulis 
secara rinci. 

5. Dengan kegiatan mengerjakan latihan menjawab soal mengenai hidup 
rukun, siswa dapat menjelaskan manfaat hidup rukun dalam kehidupan 
bermasyarakat dengan benar. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Alat tulis (misalnya, pensil dan pulpen), serta teks bacaan dari berbagai 

sumber mengenai kenampakan alam wilayah daratan dan perairan. 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


Ayo Mengamati' 


9 


• Pada kegiatan Ayo, Mengamati, secara mandiri 
mengamati gambar kenampakan alam pada 
buku siswa. 

Catatan: '— 

Pada kegiatan mengamati, guru 
menstimulus siswa agar cermat dalam 
mengamati gambar kenampakan alam. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa 
melalui pertanyaan: Apa saja kenampakan 
alam yang terdapat dalam gambar? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan 
pendapatnya mengenai kenampakan alam 
pada gambarsecara lisan. 


siswa diminta untuk 




28 


36 


Buku Guru SD/MI Kelas V 








• Guru menyampaikan penjelasan mengenai kenampakan alam seperti 
narasi pada buku siswa 

Catatan: 

Guru dapat mengembangkan penjelasan mengenai kenampakan alam. 
Ada dua kenampakan alam yang dibahas, yaitu kenampakan alam 
wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Kenampakan 
alam di daratan, antara lain dataran rendah, dataran tinggi, gunung, dan 
pegunungan. Kenampakan alam di perairan, antara lain pantai, sungai, 
danau, dan selat. 


• Siswa menyebutkan kenampakan alam di daerah tempat tinggalnya dengan 
percaya diri. 

Catatan: 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pra-test dan merangsang 
keingintahuan siswa mengenai kenampakan alam. Dengan demikian, 
kegiatan awal pembelajaran ini dilakukan secara menarikdan interaktit. 


| Hasil yang Diharapkan 


- Siswa dapat menyebutkan kenampakan 
alam pada gambardengan percaya diri. 


*HEE23^»§} 

OeiKuUah kctnmpn» imWi olai empal ano4. Carttah m(omiau (nengcnol 
kcnanptAan Oton> »**Jyah danKan «Jan kenampaUm alom «*flova»i pmwwi 
Inma eln-emmo. \ect irtcmpctmi mrncan mfnmxjM mrtalu inlmwi, 


- Siswa dapat menyampaikan secara 

percaya diri mengenai kenampakan alam 
di daerah tempat tinggalnya. 


- Siswa mengetahui pengertian 

kenampakan alam dan penggolongannya. 


Ayo Berdiskusi' 



• Siswa membentuk kelompok terdiri atas 
empat anak. 


corauan orwyj luo ov>j orang «wm di trtjMwmu. 



• Selanjutnya, siswa diajak mencari intormasi 

mengenai kenampakan alam wilayah daratan dan perairan beserta ciri- 
cirinya dari berbagai sumber. 


Fokus kegiatan 

1. Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi berbagai sumber 
guna menemukan intormasi mengenai kenampakan alam wilayah 
daratan dan perairan beserta ciri-cirinya. 

2. Pengumpulan Data: Ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data menjadi sebuah informasi yang berguna melalui konsep 
pelaporan tertulis. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 37 


















3. Komunikasi: Fasilitasi sebuah diskusi kelas dimana siswa dapat 
mengomunikasikan hasil pencariannya. 


I Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu 
siswa-siswa yang mengalami kesulitan. 

Catatan: 

Diskusi dilakukan secara berkelompok. Bentuk kelompok-kelompok terdiri 
atas 4 siswa per kelompok. Kemudian, setiap anggota kelompok mencari 
intormasi mengenai kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan 
alam wilayah perairan beserta ciri-cirinya, baik di perpustakaan sekolah 
atau dari internet. Setelah siswa mengumpulkan intormasi yang diperoleh, 
siswa diminta mendiskusikan intormasi yang diperoleh. Siswa menuliskan 
kesimpulan hasil diskusi dalam bentuk tabel seperti tertulis dalam buku 
siswa. 


Alternatit Kegiatan 

Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban secara 
klasikal. Guru meminta salah satu siswa untuk membacakan 
jawabannya, siswa lain dapat menyanggah atau menambahkan 
pendapat terkait kenampakan alam yang berbeda. Guru dapat 
berperan sebagai moderator. 


• Pada akhir kegiatan diskusi, Guru memberikan penegasan tentang materi 
perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dan perilaku yang 
tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyebutkan kenampakan 
alam wilayah daratan dan perairan 
beserta ciri-cirinya. 

- Siswa memiliki kemampuan bekerja sama 
dalam kelompok dengan mengembangkan 
sikap saling menghargai pendapat, tugas, 
dan peran masing-masing anggota 
kelompok. 

- Siswa memiliki kemampuan 
berkomunikasi dan berinteraksi dengan 
orang lain. 

- Siswa mampu mengemukakan 
pendapatnya secara lisan dengan percaya 
diri. 



JO 


38 Buku Guru SD/Ml Kelas V 
















Ayo Membaca 



• Secara mandiri siswa diminta untuk membaca teks bacaan mengenai 
adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar. 


Alternatif Kegiatan Membaca 

1. Altematifl: 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memaharm isi bacaan. 

2. Altematif 2: 

Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan secara nyaring 
di depan kelas. Siswa diminta untuk memperhatikan artikulasi saat 
membaca. Siswa lain diminta untuk menyimak. 

3. Altematif 3: 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. Siswa 
lain diminta untuk menyimak. 


• Guru menjelaskan kepada siswa mengenai adaptasi masyarakat terhadap 
kenampakan alam sekitar. Misalnya, guru memberikan contoh mengenai 
jenis mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat yang tinggal 

di daerah pegunungan kebanyakan adalah petani. Mata pencaharian 
masyarakat yang tinggal di daerah pantai kebanyakan adalah nelayan. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa dengan mengajukan pertanyaan: 
Apa contoh adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitaryang 
kamu ketahui? 

• Siswa mengemukakan pendapatnya mengenai berbagai contoh adaptasi 
masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar dengan percaya diri. 

• Guru membacakan narasi pada buku siswa. 

• Siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa. 


Alternatif jawaban 

Berikut perbedaan air laut dengan air pegunungan. 


Air Laut 

Air Pegunungan 

Rasa air asin 

Rasa air tawar 

Berasal dari laut 

Berasal dari mata air pegunungan 


• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengemukakan 
jawabannya di depan kelas. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


39 











• Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan perbedaan air laut dengan air 
pegunungan. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu membaca dan memahami isi bacaan dengan baik. 

- Siswa memiliki pemahaman mendalam 
mengenai adaptasi masyarakat terhadap 
kenampakan alam sekitar. 



- Siswa mampu mengidentihkasi perbedaan 
air laut dengan air pegunungan. 


- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/ 
menuangkan data/informasi yang didapat 
secara tertulis. 






• Secara mandiri siswa diminta untuk 
mengamati gambar iklan. Kemudian, siswa 
mengungkapkan pendapatnya mengenai isi 
iklan. 

Catatan: '— 

Pada kegiatan mengamati, guru 
menstimulus siswa agar cermat dalam 
mengamati gambar iklan. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa dengan mengajukan pertanyaan: 
Apa isi kedua iklan pada gambar? 

• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengungkapkan 
pendapatnya secara percaya diri. 

• Siswa menuliskan pendapatnya mengenai iklan pada gambar pada kolom 
yang disediakan dengan percaya diri. 


Alternatif jawaban 

- Gambar pertama berisi iklan tentang depot air minum isi ulang. 

- Gambar kedua berisi iklan tentang alat untuk mensterilkan air minum. 


• Gurumemberikesempatan kepadasiswa untukmengungkapkan pendapatnya 
mengenai isi iklan pada gambardengan percaya diri. 

• Pada akhir kegiatan, guru memberikan penegasan terkait materi iklan. 

| Hasil yang Diharapkan 

40 Buku Guru SD/Ml Kelas V 
















- Siswa mampu menyampaikan isi iklan dalam media cetakdengan percaya 
diri. 

- Siswa memiliki pengetahuan dasar mengenai isi iklan dalam media cetak. 

- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/menuangkan data/informasi 
yang didapat secara tertulis. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan percaya 
diri. 


T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa membaca narasi pada buku siswa. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa dengan mengajukan pertanyaan: Apa 
saja contoh hidup rukun lainnya dalam kehidupan sehari-hari? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya 
diri. 


• Secara mandiri siswa diminta untukmenuliskan 
manfaat hidup rukun bagi diri siswa. 

• Siswa diminta menjawab pertanyaan dalam 
kolom yang telah disediakan. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk mengungkapkan pendapatnya di depan 
teman-teman. 

• Pada akhir kegiatan, guru mengajak siswa 
untuk menyimpulkan bersama-sama tentang 
manfaat hidup rukun. 

| Hasil yang Diharapkan 
- Siswa dapat menyampaikan contoh hidup 
rukun dalam kehidupan sehari-hari dengan 
percaya diri. 



V 1 hmiAioi h«lup nl 



Apa «1(0 yong «jJoh tomu pe*a(ar> hon <r«' «pa monloet don pe<n(ieta|0<on 
VOng komu pniMi hon UW* 

Ttdljtan dolom koiom (erlkul 


Kiosil Renunoan 


- Siswa memiliki pengetahuan mendalam 
mengenai hidup rukun. 

- Siswa dapat menjelaskan manfaat hidup rukun. 

- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/menuangkan data/informasi 
yang didapat secara tertulis. 


- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan percaya 
diri. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 41 






o° 

• Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa: Apa saja yang sudah kamu pelajari 
hari ini? Apa manfaat dari pembelajaran yang kamu peroleh hari ini? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Guru mengidentihkasi dan menganalisis jawaban masmg-masmg siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran yang dilakukan. 

Catatan: 

Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari 
materi. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat mengidentifikasikan materi 
mengenai kenampakan alam wilayah 
daratan dan perairan. 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan dengan 
baik. 


- Siswa mampu menyebutkan contoh hidup 
rukun dengan baik. 

- Siswa mampu menyebutkan manfaat hidup 
rukun dalam kehidupan sehari-hari. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa mendiskusikan pertanyaan pada buku 
siswa bersama dengan orang tua siswa. 

• Siswa menuliskan hasil diskusi pada selembar 
kertas. 




• Siswa menyampaikan hasil diskusi di depan kelas dan siswa yang lainnya 
menyimak. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mendiskusikan mengenai kerukunan dalam keluarga 
bersama dengan orang tuanya. 

- Siswa mampu mengetahui cara menciptakan kerukunan dalam keluarga. 


42 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










- Siswa mampu menyampaikan kembali hasil diskusi bersama dengan 
orang tua. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan percaya 
diri. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan kedua orang tuanya. 


Penilaian 

Rubrik Berdiskusi (IPS) 

Berilah tanda centang (/') pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 
kenampakan 
alam wilayah 
daratan dan 
perairan. 

Memenuhi kriteria 
berikut. 

■ Mampu 
menjelaskan 
kenampakan alam 
wllayah daratan. 

■ Mampu 

menjelaskan ciri-ciri 
kenampakan alam 
wilayah daratan. 

■ Mampu 
menjelaskan 
kenampakan alam 
wilayah perairan. 

■ Mampu 

menjelaskan ciri-ciri 
kenampakan alam 
wilayah perairan. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Memenuhi kriteria 

berikut. 

■ Mampu 
mengidentihkasi 
dan menuliskan 
kenampakan alam 
wilayah daratan. 

■ Mampu 
mengidentihkasi 
dan menuliskan 
ciri-ciri kenampakan 
alam wilayah 
daratan. 

■ Mampu 
mengidentihkasi 
dan menuliskan 
kenampakan alam 
wilayah perairan. 

■ Mampu 
mengidentifikasi 
dan menuliskanciri- 
cir i kenampakan 
alam wilayah 
perairan. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 43 











Rubrik Mengamati (Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi kriteria 
berikut. 

■ Mampu 
menjelaskan isi 
iklan. 

■ Mampu 
menyebutkan 
ketujuh unsur-unsur 
iklan media cetak. 

- Nama produk. 

- Gambar produk. 

- Kalimat iklan. 

- Keunggulan 
produk. 

- Harga produk. 

- Nomortelepon 
pengiklan. 

- Alamat pengiklan. 

Mampu 
menjelaskan 
isi iklan dan 
menyebutkan 5-6 
unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Mampu 
menjelaskan 
isi iklan dan 
menyebutkan 3-4 
unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Mampu 
menjelaskan 
isi iklan 
hanya mampu 
menyebutkan 1-2 
unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Keterampilan 

Memenuhi ketiga 

kriteria berikut. 

■ Mampu 

mengidentihkasiisi 

iklan. 

■ Mampu menuliskan 
pendapatnya 
tentang isi iklan 
yang diperlihatkan. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, etisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memehuni 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 


44 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Latihan (PPKn) 

Berilah tanda centang (/') pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 
hidup mkun. 

• Menyebutkan 
contoh hidup 
rukun dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dengan tepat 
dan rinci. 

• Menuliskan 
manfaat hidup 
rukun dengan 
tepat dan rinci. 

• Menyebutkan 
contoh hidup 
rukun dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dengan tepat. 

• Menuliskan 
manfaat hidup 
rukun dengan 
tepat. 

• Menyebutkan 
contoh hidup 
rukun dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dengan kurang 
tepat. 

• Menuliskan 
manfaat hidup 
rukun dengan 
kurang tepat. 

• Belum dapat 
menyebutkan 
contoh hidup 
rukun dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 

• Belum dapat 
menuliskan 
manfaat hidup 
rukun dengan 
tepat. 

Keterampilan 
Penulisan Hasil 
identitikasi 
ditulis dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


^ _ 

Catatan: 

Ptv\ilaia\n (perikoran) 
dapat dilikat contoknya 
pada PeinbelajaraH 1. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 45 










Pemetaan Kompetensi Dasar 


- 



Buku Guru SD/MI Kelas V 















Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan media cetak, siswa dapat 
mengidentifikasi unsur-unsur iklan dan menuliskan pendapatnya 
mengenai kelengkapan unsur-unsur iklan dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan mencoba mencampur beberapa benda, siswa mampu 
mengidentiTikasi sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya 
dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis, siswa 
dapat menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis yang menggunakan 
pelog dan slendro dengan artikulasi yang tepat. 

4. Dengan kegiatan menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis, siswa 
dapat mengungkapkan perasaannya setelah menyanyikan lagu dan nada 
yang digunakan dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan mengamati lagu-lagu bertangga nada pentatonis, siswa 
dapat mengidentiTikasi jenis tangga nada lagu beserta penjelasannya 
dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar iklan rnedia cetak, gelas plastik, sendok, air, gula, minyak, pasir, 

pewarna makanan (merah), serbuk kunyit dan gula, dan serbuk asam dan 

gula. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru mengondisikan siswa secara klasikal 
dengan membacakan narasi pada buku siswa. 

• Siswa mengamati gambar iklan media cetak. 

• Kemudian, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. 

a. Apa isi iklan pada gambar? 

b. Bagaimana kelengkapan unsur-unsur dalam iklan? 

• Siswa yang ingin menjawab pertanyaan tersebut diminta mengangkat 
tangan terlebih dahulu. 

• Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru sesuai 
pengetahuannya secara lisan. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi 
dengan cara menambahkan jawaban atau menyampaikan jawaban lain 
jika berbeda. 

• Guru mengapresiasi dan mengontirmasi jawaban siswa. 



Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


Catatan: 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pra- 
test dan merangsang keingintahuan siswa 
untuk belajar tentang teks paparan iklan 
media cetak. Dengan demikian, kegiatan 
awal pembelajaran awal ini dilakukan 
secara menarik dan interaktit. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa siap, termotivasi, dan terangsang 
untuk belajar lebih jauh lagi mengenai 
teks paparan iklan media cetak. 

- Siswa mengetahui dan memaharm 
pengertian iklan dan unsur-unsur iklan 
media cetak. 

- Siswa mampu mengidentitikasi unsur- 
unsur iklan jika disajikan gambar iklan 
media cetak. 


Ayo Mengamati 


• Guru meminta siswa mengamati gambar 
iklan media cetak pada buku siswa. 

• Siswa diminta menyebutkan unsur-unsur 
iklan yang terdapat pada iklan tersebut 
secara tertulis. 

• Siswa juga diminta menuliskan pendapatnya 
tentang kelengkapan unsur-unsur iklan 
secara tertulis. 


i s 









Catatan 

• Eksplorasi: ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
intromasi. 

• Pengumpulan Data: ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data. 

• Komunikasi: ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulisan. 

• Setelah selesai, siswa membacakan tulisannya di depan teman-teman. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa lain untuk menyampaikan 

jawabannya jika ada jawaban berbeda. 

• Guru mengapresiasi dan mengontirmasi jawaban siswa. 


48 Buku Guru SD/Ml Kelas V 
















• Selanjutnya, guru memberikan penjelasan kepada siswa bahwa agar dapat 
menarik perhatian pembaca iklan, iklan harus memenuhi ciri-ciri sebagai 
berikut. 

1. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 

2. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. 

3. Menggunakan kata konotasi positif. 

4. Isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur iklan jika disajikan gambar 
iklan media cetak. 


- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya tentang kelengkapan 
unsur-unsur iklan jika disajikan gambar iklan media cetak, baik secara 
tertulis maupun secara lisan. 


- Siswa mengetahui ciri-ciri iklan media cetak agar dapat menarik 
pembaca. 


a 


Ayo Mencoba 


• Guru mengajak siswa mengingat kembali 
tentang zat tunggal dan zat campuran, 
misalnya dengan mengajukan pertanyaan, 
"Apa saja jenis zat campuran?" atau "Bagai- 
mana sifat zat campuran homogen dan zat 
campuran heterogen?" 

• Siswa memberikan jawaban atas pertanyaan 
guru. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
lain untuk menyampaikan jawabannya jika 
memiliki jawaban berbeda. 

• Selanjutnya, siswa akan melakukan dua 
percobaan. 



48 Mui-- 


Catatan: 

• Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok. 

• Hindari pemilihan kelompok dengan cara guru menunjuk siswa. 

• Berikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan kelompoknya. 

• Pada percobaan pertama, guru menyediakan gelas plastik, sendok, air, 
gula, minyak, pasir, dan pewarna merah. 

• Guru meminta siswa melakukan percobaan mencampur bahan-bahan 
sesuai tabel pada buku siswa, kemudian mengidentifikasi sifat campuran. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


49 











• Siswa menuliskan hasil pengamatan dalam bentuk tabel seperti pada 
buku siswa. 

• Selanjutnya, siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa dengan 
menuliskan zat yang tercampur sempurna dan zat yang tidak tercampur 
sempurna secara tertulis. 

( N 

• Zat yang tercampur sempurna yaitu air + gula dan air + pewarna 
makanan. 

• Zat yang tidak tercampur sempurna yaitu air + minyak, air + pasir, 
minyak + pasir, minyak + pewarna makanan, dan minyak + gula. 

v___y 

• Pada percobaan kedua, guru menyediakan gelas, air putih, serbuk kunyit, 
dan serbuk asam. 

• Siswa mencampur bahan sesuai langkah-langkah pada buku siswa. 

• Siswa mengamati hasil percampuran, lalu mengidentifikasi sifat 
campuran. 

Catatan: ^ 

• Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
informasi. 

• Pengumpulan Data: Ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data. 

• Komunikasi: Ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulisan dan lisan. 

( -\ 

Campuran air dengan serbuk kunyit maupun air dengan serbuk asam, 
keduanya tidak dapat tercampur sempurna. 

V_ " ___/ 

• Guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya di depan kelompok lain. 

• Guru memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi 
dengan cara bertanya, menambahi jawaban, atau memberi jawaban lain 
jika terdapat jawaban berbeda. 

• Guru mengonfirmasi jawaban siswa dengan melakukan pembahasan. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi sifat zat campuran. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya. 

- Siswa mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 
kelompok lain dengan percaya diri. 


50 Buku Guru SD/Ml Kelas V 




Ayo Bemyanyi 


0 


Ayo Bernyanyi 


C/ 

• Guru meminta siswa yang sudah mengenal 
dan dapat menyanyikan lagu "Suwe Ora 
Jamu" untuk bernyanyi di depan teman 
sekelas. 

• Jika belum ada yang bisa, guru 
mencontohkan cara menyanyikan lagu 
tersebut. 

• Kemudian, guru memmta siswa 
menyanyikan lagu bersama-sama. 

Catatan: L 

Guru dapat meminta siswa maju satu 
per satu untuk menyanyikan lagu jika 
waktu memungkinkan. Namun, jika waktu 
tidak memungkinkan, guru memberikan 
kesempatan kepada beberapa siswa untuk 
menyanyikan lagu di depan siswa lain. 

• Setelah itu, guru menjelaskan bahwa selain 
tangga nada diatonis, ada juga tangga nada 
pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah 
jenis tangga nada yang terdiri atas lima 
nada. 

• Berdasarkan nadanya, ada tangga nada 
yang menggunakan pelog dan slendro. 
Urutan tangga nada pelog yaitu J-3-4-5-7. 
Urutan tangga nada salendro yaitu 1-2-3-5- 
6 . 


logu-toya bcrttijL 

Suwe Ora Jamu 


. : . < . 

Su wc o ro k> mu to 

• «•<«« « • 
[ frj. ||| || 


r a • i • 

o ro kc (r mu Ke te mu p* 


> . . - 

90 we ge lo 


P J 



Ur-lllr 

fta«C 

taUoni* l Q _ 

4t» l! i*~} c r i - n iiiui 

Url kr ll I k> tOmba ewttrurm W Toti paruio 

4^ H tH n i - — - 

•o tal teno i)>#i le monlen a n ,or Cah a ngm coTi o 
1 1 , >*<«»»<( ■««»»>< 

4 li L? i j [i n \n s_r 

ngcn Bc ne» m» »tonb«o ku m Lurarukirrrupene» 

4 H H n . l u - l t£ 

nu longgoni bo hMuOio U <o dhoOo 0 <• *t"fn ti 

•'*»«»(**(« • • » » (•II 

itilirjin i i it-i i-r ri 

m r.umi lir be <ta rangpin) »< Domdo mo no (mno lo 

4 ■". r. — n H n 

notonggo ie boMengto %a eMmiugni <*ungiembu lon 


r 11 *» »3»» ll I t •••<)■ 

4,— n ''■". r. . ■ ■■ -JtrP' 

r rtompungieni bor totanaan e Son su no ta> Su 



| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan kembali pengertian tangga nada pentatonis 
dan jenis tangga nada pentatonis berdasarkan nadanya. 

- Siswa mampu menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis. 

• Siswa telah menyanyikan lagu berjudul "Suwe Ora Jamu", kemudian siswa 
diminta menyanyikan lagu berjudul "Lirllir". 

• Guru meminta siswa yang sudah mengenal lagu "Lir llir" untuk bernyanyi di 
depan teman sekelas. 

• Jika belum ada siswa yang bisa menyanyikan lagu "Lirllir", guru 
mencontohkan cara menyanyikan lagu tersebut. 

• Kemudian, guru meminta siswa menyanyikan lagu bersama-sama. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


51 



























Catatan: 

Guru dapat meminta siswa maju satu per satu untuk menyanyikan lagu 
jika waktu memungkinkan. Namun, jika waktu tidak memungkinkan, 
guru memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk 
menyanyikan lagu di depan siswa lain. 


apa «nng Imlapa) pocla kqu *llr 


>n tagu tn lenabul 7 » 


Selanjutnya, guru meminta siswa menuliskan ungkapan perasaannya 
setelah menyanyikan lagu "Suwe Ora Jamu" dan "Lir-llir". 

Guru meminta siswa menyampaikan perasaannya setelah menyanyikan 
lagu "Suwe Ora Jamu" dan "Lirllir" di depan guru dan teman-teman. 
Guru meminta siswa menyampaikan pera- 
saannya dengan percaya diri. 

Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu menyampaikan perasa- 
annya setelah menyanyikan lagu yang 
dinyanyikan dengan percaya diri. 

- Siswa mampu menyanyikan lagu "Suwe 
Ora jamu" dan "Lir llir" dengan baik dan 
benar. 

- Siswa mampu membedakan cara 
menyanyikan lagu yang menggunakan 
tangga nada pentatonis (salendro dan 
pelog). 


Ayo Mengamati 


o 



Ayo Mengamati 


9 


Siswa telah menyanyikan lagu berjudul "Lirllir" dan "Suwe Ora Jamu". 
Selanjutnya, guru mengajak siswa mengidentifikasi jenis tangga nada 
pada masmg-masmg lagu tersebut. 

Siswa dan guru menyanyikan kembali lagu berjudul "Lir-Ilir" dan "Suwe Ora 
Jamu" bersama-sama. 

Kemudian, siswa menyanyikan lagu tersebut bersama-sama tanpa 
bimbingan guru. 


Catatan: C. 

Guru dapat meminta siswa maju satu per satu untuk menyanyikan lagu 
jika waktu memungkinkan. Namun, jika waktu tidak memungkinkan, guru 
memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk menyanyikan lagu 
di depan siswa lain. 


• Selanjutnya, siswa diminta menjawab pertanyaan pada buku siswa. 


52 Buku Guru SD/Ml Kelas V 












Alternatif jawaban 

1. Judul lagu : Lirilir 

Jenis tangga nada : Salendro 

Penjelasan : Pada lagu tersebut banyak digunakan nada-nada 

J-2-3-5-6. 

2. Judullagu : Suwe Ora Jamu 

Jenis tangga nada : Pelog 

Penjelasan : Pada lagu tersebut banyak digunakan nada-nada 

J-3-4-5-7. 


• Siswa juga diminta untuk mencari lagu-lagu bertangga nada pentatonis 
selain kedua lagu tersebut. Kemudian, siswa diminta menuliskan judul 
lagu, jenis tangga nada, dan penjelasannya. 


• Siswa menuliskan jawaban pertanyaan di 
buku siswa. 

• Guru meminta siswa menyampaikan 
jawaban pertanyaan di depan guru dan 
teman-teman. 

• Guru meminta siswa menyampaikan 
jawaban dengan percaya diri. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi jenis 
tangga nada lagu pentatonis dengan 
tepat. 

- Siswa mampu menyampaikan jawaban 
pertanyaan dengan percaya diri. 




Hasil R«nunoon 


• Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa: Apa saja yang sudah kamu 
pelajari hari ini? Apa manfaat dari pembelajaran yang kamu peroleh hari 
ini? Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung dalam bentuk tulisan. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisis jawaban masing-masing siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai iklan 
pada media cetak, sifat campuran, dan lagu bertangga nada pentatonis. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 53 







Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyak 
materi yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah 
mempelajari materi. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu menerapkan pengetahuan yang didapat pada 

pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat 
tinggalnya. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa dan orang tua bekerja sama memilih 
lagu mengenai benda-benda di sekitar 
mereka. 

• Selanjutnya, siswa dan orang tua 
menyanyikan lagu tersebut. 

• Siswa diminta menuliskan syair lagu 
tersebut. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang 
tuanya untuk memilih lagu mengenai 
benda-benda di sekitamya. 

- Siswa mampu menuliskan syair lagu. 


i 



\rtch Kanudan, Mrt on -.yatl logu podo katam balUn. 


.•"W 4S 


54 Buku Guru SD/Ml Kelas V 








Penilaian 

Rubrik Mengamati (Penilaian Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Mampu 
menyebutkan 
ketujuh unsur- 
unsur iklan media 
cetak. 

■ Nama produk. 

■ Gambar produk. 

• Kalimat iklan. 

■ Keunggulan produk. 

• Harga produk. 

■ Nomor telepon 
pengiklan. 

• Alamat pengiklan. 

Mampu 

menyebutkan 5-6 
unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Mampu 

menyebutkan 3-4 
unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Hanya mampu 
menyebutkan 1-2 
unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Keterampilan 

Memenuhi ketiga 

kriteria berikut. 

• Mampu 
mengidentitikasi 
unsur-u nsur iklan 
media cetakyang 
diperlihatkan 
dengan tepat. 

■ Mampu menuliskan 
pendapatnya 
tentang 

kelengkapan iklan 
media cetak dari 
gambar iklan yang 
diperlihatkan. 

• Mampu 
menggunakan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar, ehsien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memehuni 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 55 











Rubrik Mencoba (1PA) 

I Kegiatan mencoba dapat dilakukan, baiksecara individu maupun 
kelompok. Berikut contoh penilaian jika kegiatan dilakukan secara 
kelompok. 


Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Sifat Campuran 

• Menjawab 
pertanyaan 
berdasarkan 
percobaan 
mengenai sifat 
campuran pada 
buku siswa dengan 
tepat dan lengkap. 

■ Menyimpulkan 
sifat campuran 
berdasarkan 
percobaan dengan 
tepat dan rinci. 

■ Menjawab 
pertanyaan 
berdasarkan 
percobaan 
mengenai sifat 
campuran pada 
buku siswa dengan 
tepat. 

■ Menyimpulkan 
sifat campuran 
berdasarkan 
percobaan dengan 
tepat. 

■ Menjawab 
pertanyaan 
berdasarkan 
percobaan 
mengenai sifat 
campuran pada 
buku siswa dengan 
kurang tepat. 

■ Menyimpulkan 
sifat campuran 
berdasarkan 
percobaan dengan 
kurang tepat. 

• Belum dapat 
menjawab 
pertanyaan 
berdasarkan 
percobaan 
mengenai sifat 
campuran pada 
buku siswa dengan 
tepat. 

■ Belum dapat 
menyimpulkan 
sifat campuran 
berdasarkan 
percobaan dengan 
tepat. 

Keterampilan 
Komunikasi 
Penyampaian 
Hasil Percobaan 
Mengidentifikasi 
Sifat Campuran. 

Mempresentasikan 
hasil percobaan 
mengidentifikasi 
sifat campuran 
dengan percaya 
diri, jelas, dan 
lengkap di depan 
guru dan teman- 
teman. 

Mempresentasikan 
hasil percobaan 
mengidentifikasi 
sifat campuran 
dengan percaya 
diri dan jelas di 
depan guru dan 
teman-teman. 

Mempresentasikan 
hasil percobaan 
mengidentifikasi 
sifat campuran 
dengan kurang 
percaya diri dan 
kurang jelas di 
depan guru dan 
teman-teman. 

Tidak dapat 
mempresentasi 
kan hasil 
percobaan 
mengidentifikasi 
sifat campuran 
dengan percaya 
diri dan jelas di 
depan guru dan 
teman-teman. 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Menyanyi (Penilaian SBdP) 

Berilah tanda centang (^) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

■ Mampu membaca 
notasi angka. 

■ Mampu 
menyebutkan 
pengertian tangga 
nada pentatonis. 

■ Mampu 

menyebutkan jenis- 
jenis tangga nada. 

■ Mampu 

membedakan lagu 
bertangga nada 
pelog dan salendro. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

■ Mampu 
menyanyikan lagu 
dengan tempo dan 
birama yang tepat 
sesuai jenis tangga 
nada lagu. 

■ Mampu 
menyanyikan lagu 
dengan artikulasi 
jelas. 

■ Mampu menuliskan 
perasaannya setelah 
menyanyikan lagu, 
baik lagu bertangga 
nada pelog maupun 
salendro. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar, etisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 


J? _ 

Catatan: 

Pentlalan (per\$korar\) 
dapat ddlkat contoknya 
pada Peimbelajarart 1. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 57 










Pemetaan Kompetensi Dasar 


Bahasa Indonesia 

3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual. 


SBdP 

3.2 Memahami tangga nada. 

4.2 Menyanyikan lagu-lagu 
dalam berbagai tangga 
nada dengan iringan 
musik. 



PPKn 

1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 


58 


Buku Guru SD/MI Kelas V 











Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar orang-orang berpakaian adat 
dari berbagai suku bangsa di Indonesia, siswa dapat mengungkapkan 
pendapatnya tentang perilaku yang mencerminkan hidup rukun dalam 
kehidupan bermasyarakat sesuai gambar dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan berlatih menuliskan wujud perilaku hidup rukun sebagai 
warga masyarakat, siswa dapat mengidentifikasikan wujud perilaku hidup 
rukun sebagai warga masyarakat dan menjelaskan pentingnya hidup 
dalam kehidupan bermasyarakat dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan mengamati gambaryang disajikan dan mencari iklan 
pada media cetak, siswa dapat menjelaskan isi iklan dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan berlatih memainkan alat musik, siswa dapat memainkan 
alat musik untuk mengiringi lagu sesuai jenis tangga nada lagu dengan 
tepat. 

5. Dengan kegiatan mencoba memainkan melodi lagu menggunakan alat 
musik, siswa dapat memamkan alat musik untuk mengiringi lagu sesuai 
jenis tangga nada lagu dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar iklan, recorder, pianika, teks lagu. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. 

1. Apakah kesukaanmu di bidang seni? 

2. Apakah kesukaanmu tersebut sama 
dengan kesukaan temanmu? 

3. Jika berbeda, bagaimana sikapmu 
terhadap perbedaan kesukaanmu dan 
temanmu tersebut? 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
yang akan menyampaikan pendapatnya 
dengan cara mengangkat tangan. 

• Siswa menyampaikan pendapatnya dengan 
percaya diri. 

• Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa lain untuk menanggapi, yaitu 
dengan menambahkan jawaban, menyanggah, 
atau memberikan jawaban lain sesuai 
pendapatnya. 




Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 










Catatan: 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pra-test dan merangsang 
keingintahuan siswa mengenai materi pentingnya hidup rukun 
dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kegiatan awal 
pembelajaran ini dilakukan secara menarik dan interaktit. 


• Siswa membaca narasi pada buku siswa. 

• Guru menjelaskan materi tentang pentingnya hidup rukun. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa siap, termotivasi, dan terangsang untuk belajar lebih jauh lagi 
mengenai pentingnya hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat. 


- Siswa memiliki kemampuan untuk mengungkapkan pendapatnya 
dengan percaya diri. 


Ayo Mengamati 


P 


• Pada kegiatan Ayo, Mengamati, Secara 
mandiri siswa diminta untuk mengamati 
gambar orang-orang berpakaian adat dari 
berbagai suku bangsa yang terdapat pada 
buku siswa. 


Catatan: C. 

Pada kegiatan mengamati, guru 
menstimulus siswa agar cermat dalam 
mengamati gambar. 



MEMBAYAR PAIAK TANDA CTNTA TANAH AIR 


• Guru menstimulus daya analisis siswa melalui pertanyaan, "Apakah 
gambar itu mencerminkan kerukunan?" 

• Guru meminta siswa secara mandiri untuk mengungkapkan pendapatnya 
mengenai gambarsecara tertulis. 

• Guru meminta beberapa siswa untuk membacakan jawabannya di depan 
teman sekelas dengan percaya diri. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menambahkan 
jawaban, menyanggah, atau memberikan jawaban lain sesuai 
pendapatnya dengan bahasa yang santun. 

• Guru mengapresiasi semua jawaban siswa. 

• Guru mengontirmasi jawaban siswa dengan melakukan pembahasan 
secara klasikal. 


60 Buku Guru SD/Ml Kelas V 








Alternatif Jawaban 

Gambar menunjukkan orang-orang mengena- 
kan pakaian adat dari berbagai daerah. 
Mereka bergandengan tangan. Mereka 
menunjukkan raut wajah senang dan ramah. 
Mereka saling menghargai keragaman. Jadi, 
gambar tersebut mencerminkan kerukunan. 


Alt emat t'f ja^aban 
dapat d<ke.i™bangkan lagl 
olek guru. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa memiliki kecermatan dalam 
mengamati gambar. 

- Siswa mampu menuliskan pendapatnya 
dalam bentuk tulisan. 

- Siswa mampu menyampaikan 
pendapatnya dengan percaya diri. 

- Siswa mampu mengidentifikasi gambar 
yang mencermmkan kerukunan. 

_ T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa membaca narasi tentang pentingnya 
hidup rukun antarsesama anggota 
masyarakat pada buku siswa. 


A^anio don wuku wtmp ai 


n bangta wnakjn kual. 


mnrtnj Canloh hidup nAun <J* nx»voro»al. imotin tama 

«latm krlmilm ilan Immai lingkungan. Hidup mmjndi Hili l>M 




• Guru menjelaskan tentang pentingnya hidup rukun antarsesama anggota 
masyarakat. 

• Guru mengajukan pertanyaan yang terdapat pada buku siswa, "Apa wujud 
perilakumu untuk hidup rukun sebagai warga masyarakat?" 


• Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut secara tertulis dan 
mandiri. 


• Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu siswa 
yang mengalami kesulitan. 

• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengemukakan 
jawabannya di depan kelas. 

• Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk 
menambahkan jawaban jika ada jawaban berbeda. 

• Guru mengapresiasi dan mengonfirmasi semua jawaban siswa. 


Alternatif jawaban 

Berikut wujud perilaku untuk hidup rukun sebagai warga masyarakat. 
- Bekerja bakti membersihkan lingkungan. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 61 












- Membantu tetangga yang mengadakan hajatan. 

- Menyapa tetangga saat berpapasan di jalan. 

- Menghargai tetangga yang berbeda agama. 


| Hasil yang diharapkan 
- Siswa mengetahui pentingnya hidup rukun 
dalam kehidupan bermasyarakat. 


Alttmatl{ja^abar\ 
dapat diktw>bar\gkar\ lagl 
- o(tk guru. 

I _ 


- Siswa mampu mengungkapkan wujud perilaku siswa untuk hidup rukun 
sebagai warga masyarakat, baik secara 
tertulis maupun lisan. 


- Siswa mampu menerapkan perilaku 
untuk mewujudkan hidup rukun dalam 
kehidupan bermasyarakat. 


Ayo Mengamati 


• Guru mengajak siswa mengingat kembali 
materi tentang iklan media cetak dengan 
mengajukan pertanyaan, "Apakah 
pengertian iklan? Apakah yang dimaksud 
iklan media cetak?" 

• Guru meminta siswa untuk menjawab 
pertanyaan tersebut dengan cara 
mengangkat tangan terlebih dahulu. 




( -\ 

• Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada 
khalayak umum. 

• Iklan media cetak adalah iklan yang dipublikasikan menggunakan 
media cetak seperti koran, majalah, atau tabloid. 

V___y 


• Kemudian, guru meminta siswa mengamati gambar pada buku siswa, lalu 
guru mengajukan pertanyaan yang terdapat pada buku siswa, "Apakah 
gambar tersebut merupakan bentuk gambar iklan?" 


Catatan: 



• Pada kegiatan mengamati, guru menstimulus siswa agar cermat dalam 
mengamati gambar. 

• Kegiatan inidapatdilakukan,baiksecara individu,berpasangan,maupun 
kelompok. 


62 Buku Guru SD/Ml Kelas V 














• Siswa menuliskan pendapatnya dalam bentuk tertulis. 

• Siswa juga diminta mencari iklan pada media cetak, lalu menempelkannya 
pada buku tugas. 

• Siswa menuliskan isi iklan media cetakyang dipilih. 

• Setelah selesai, siswa diminta menyampaikan jawaban di depan teman 
sekelas. 

- Pertama, siswa membacakan pendapatnya tentang gambar yang 
terdapat pada buku siswa. 

r -\ 

Gambaryang terdapat pada buku siswa merupakan gambar iklan. Iklan 
tersebut berisi pengumuman lomba. Tujuan iklan tersebut untuk menarik 
perhatian masyarakat agar mau mengikuti lomba. 

v___y 


- Kedua, siswa menunjukkan gambar iklan media cetak yang dipilihnya. 

• Selanjutnya, siswa menjelaskan isi iklan gambar media cetak tersebut 
dengan percaya diri di depan teman sekelas. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi, 
yaitu dengan cara menyanggah, menyetujui, atau menambahkan jawaban 
dengan bahasa yang santun. 

• Guru mengonfirmasi dan mengapresiasi semua jawaban siswa. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mempunyai kecermatan dan ketelitian dalam mengamati gambar. 

- Siswa memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi suatu gambar 
merupakan gambar iklan media cetak. 

- Siswa mampu mencari gambar iklan pada media cetak dengan tepat. 


- Siswa memiliki kepercayaan diri untuk menunjukkan gambar iklan yang 
dipilihnya. 


- Siswa mampu menjelaskan isi iklan media 
cetak, baik secara tertulis maupun secara 
lisan. 


Ayo Mengamati' 


• Guru mengajukan pertanyaan berikut untuk 
merangsang keingintahuan siswa terhadap 
materi selanjutnya. 

a. Apa saja alat musik yang kamu ketahui? 

b. Bagaimana cara memainkan alat musik 
tersebut? 

• Guru meminta siswa untuk menjawab 
pertanyaan tersebut dengan cara 
mengangkat tangan terlebih dahulu. 





Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 63 











• Siswa menyampaikan jawabannya dengan percaya diri. 

• Kemudian, siswa diminta membaca materi tentang cara memamkan alat 
musik recorder dan pianika. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada 
materi yang belum dipahami. 

• Guru menyiapkan recorderatau pianika, lalu menunjukkan kepada siswa. 

• Guru menjelaskan bagian-bagian pada alat musik tersebut. 

T 


Ayo Berlatih 


• Guru mempraktikkan cara memainkan alat 
musik tersebut dengan tangga nada yang 
terdapat pada buku siswa. 

• Siswa berlatih memainkan alat musik 
recorderatau pianika dengan tangga nada 
yang terdapat pada buku siswa. 


Catatan: 

Guru berkeliling dan membimbing siswa 
yang masih kesulitan dalam memainkan alat 
rnusik recorder atau pianika 

• Guru meminta siswa menunjukkan hasil 
berlatihnya dalam memainkan alat musik 
tersebut. 



Alternatit kegiatan 

• Siswa bersama-sama memamkan alat musik recorder atau pianika. 

• Siswa satu persatu memainkan alat musik recorder atau pianika di 
depan kelas. 


Catatan: '— 

Guru mengajarkan siswa untuk menghargai penampilan teman dengan 
cara memuji atau memberikan tepuktangan. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa memiliki kemauan untuk belajar memainkan alat musik. 

- Siswa memiliki keterampilan bermain alat musik untuk mengiringi lagu 
sesuai tangga nadanya. 

- Siswa mampu menampilkan permainan alat musik di depan guru dan 
teman-teman dengan percaya diri. 


64 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Ayo Mencoba 




• Siswa sudah dapat memainkan alat musik 
recorderatau pianika. 


• Selanjutnya, guru mengajak siswa 
mengamati partitur lagu berjudul "Air 
Sumber Kehidupan". 


0 3 00 « 3 1 U l i 3 • 0 0 3 « 

t l litjtn ij I’ bJlU l 


3.01234 4 6 6 5 4 3.034 3 


A tr slahimenga lir Dorihu hi sompaikehi 


5 3 554 3 2 0223 4 . 6 654 


• Lagu tersebut menggunakan nada dasar 




lir A ir I lu sum berke Ndup an 8o gimakh 


Do=C, birama 2/4, dan tempo sedang. , 4 . , , , 

• Guru mencontohkan cara memamkan 1 

melodi lagu menggunakan alat musik 

recorderatau pianika. 

• Siswa berlatih memainkan melodi lagu 
menggunakan alat musik recorderatau 
pianika sesuai contoh guru. 

• Guru berkeliling dan membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

• Kemudian, guru meminta siswa menunjukkan keterampilan memainkan 
melodi lagu tersebut menggunakan alat musik recorderatau pianika di 
depan teman sekelas dengan percaya diri. 




Catatan: '— 

Guru dapat meminta siswa maju satu per satu untuk memamkan melodi 
lagu jika waktu memungkinkan. Namun, jika waktu tidak memungkinkan, 
guru memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untukmenampilkan 
permainan alat musiknya di depan siswa lain. 

• Guru dan siswa lain memberikan apresiasi dengan cara memuji atau 

bertepuk tangan. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa memiliki keterampilan bermain alat musik untuk mengirmgi lagu 
sesuai tangga nadanya. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri saat memainkan alat musik di depan 
teman-teman dan guru. 

- Siswa mampu menghargai penampilan teman. 



• Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa: Apa saja yang sudah kamu 
pelajari hari ini? Apa mantaat dari pembelajaran yang kamu peroleh hari 
ini? Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung secara tertulis. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


65 










• Guru mengidentifikasi dan menganalisis jawaban tiap-tiap siswa 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran yang dilakukan. 

Catatan: '— 

• Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikapsiswa setelah mempelajari 
materi. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa dapat menerapkan hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat. 

- Siswa memahami materi mengenai iklan media cetakdengan baik. 

- Siswa mampu bermain alat musik untuk mengiringi lagu. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa bersama orang tuanya bekerja 
sama memilih sebuah lagu. Lagu tersebut 
dapat bertangga nada diatonis ataupun 
pentatonis. 

• Siswa dan orang tua menyanyikan lagu 
tersebut. 

• Siswa membaca pertanyaan yang terdapat 
pada buku siswa, "Saat bernyanyi bersama, 
apakah kamu merasakan kerukunan antara 
kamu dan anggota keluargamu? Mengapa?" 

• Siswa menuliskan perasaannya saat 
menyanyikan lagu tersebut bersama orang 
tuanya. 

• Siswa menyampaikan hasil tulisannya 
kepada guru dan teman sekelas. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu berkerja sama dengan orang tuanya dalam memilih lagu. 

- Siswa mampu menuliskan perasaannya tentang kerukunan antara siswa 
dan keluarga saat menyanyikan lagu bersama-sama. 

- Siswa mampu menyampaikan hasil tulisannya. 



66 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Penilaian 

Rubrik Berlatih (PPKn) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi ketiga 

kriteria berikut. 

■ Menjelaskan 
pengertian hidup 
rukun. 

• Menjelaskan 
pentingnya hidup 
rukun. 

• Mengidentihkasi 
perilaku yang 
menunjukkan hidup 
rukun sebagai 
warga masyarakat. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memenuhi 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Menuliskan wujud 
perilaku hidup 
rukun sebagai 
warga masyarakat 
dengan tepat 
dan logis, serta 
menggunakan 
kalimat bahasa 
Indonesia dengan 
baik dan benar. 

Menuliskan 
wujud perilaku 
hidup rukun 
sebagai warga 
masyarakat 
dengan kurang 
logis dan 
sistematis, 
namun dapat 
menggunakan 
kalimat bahasa 
Indonesia dengan 
baik dan benar. 

Menuliskan 
wujud perilaku 
hidup rukun 
sebagai warga 
masyarakat 
dengan kurang 
logis dan 

sistematis, serta 
menggunakan 
kalimat bahasa 
Indonesia dengan 
kurang baik dan 
benar. 

Belum dapat 
menuliskan 
wujud perilaku 
hidup rukun 
sebagai warga 
masyarakat 
dengan logis dan 
sistematis, serta 
belum dapat 
menggunakan 
kalimat bahasa 
Indonesia dengan 
baik dan benar. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 67 










Rubrik Mencoba (Penilaian SBdP) 

Berilah tanda centang (S) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

■ Mampu membaca 
notasi angka. 

■ Mengetahui tentang 
tempo dan birama 
lagu. 

■ Memahami tentang 
tangga nada. 

■ Mengetahui cara 
bermain recorder 
atau pianika. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 krlteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Mampu 
menggunakan 
recorder atau 
pianika, serta 
memainkan 
melodi lagu sesuai 
tangga nada 
dengan tepat dan 
tanpa bimbingan 
guru. 

Mampu 
menggunakan 
recorder atau 
pianika, serta 
memainkan 
melodi lagu 
sesuaitangga 
nada dengan 
tepat, namun 
memerlukan 
sedikit bimbingan 
guru. 

Mampu 
menggunakan 
recorder atau 
pianika, serta 
memainkan 
melodi lagu 
sesuaitangga 
nada dengan 
tepat, namun 
memerlukan 
banyak 

bimbingan guru. 

Tidak dapat 
menggunakan 
recorder atau 
pianika, serta 
memainkan 
melodi lagu 
sesuaitangga 
nada dengan 
tepat tanpa 
bimbingan guru. 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 











Jurhal peinilaian per Subteimd t'hi' 6<£a 

cltguhakar\ Sebagai data urtuk pehg&ah 
rapor akadtimik $ifaa per $e\™e$ttr. Dari data 
pehcapaiah m^a per Subteima ihi, guru dapat 
\melibat ddh imehgukur pehcapaiah ko\mpetth$i 
$ifaa dah imeimbtrikah uimpah balik y&hg 
koh$trukt<'{ btrclaSarkah data pehilaiah autthtik 
yahg dii™i(ikihya. 


Contoh pemlaian lam sebagai berikut. 


PENILAIAN 

A. Teknik Penilaian 

• Penilaian Sikap: kerja sama, peduli, komunikatif 

• Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis 

• Penilaian Keterampilan: Uji unjuk kerja 

B. Bentuk lnstrumen Penilaian 

1. Sikap 


Contoh kolom penilaian sikap sebagai berikut. 

Berilah tanda centang (/) pada kolom yang sesuai dengan sikap 
masmg-masmg siswa. 


No. 

Nama Siswa 

Sikap 

Kerja sama 

Peduli 

KomunikatiT 

Belum 

Tampak 

Tampak 

Menonjol 

Belum 

Tampak 

Tampak 

Menonjol 

Belum 

Tampak 

Tampak 

Menonjol 

1 . 











2. 











3. 











dst. 













Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 




























2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaaan 
pada buku siswa. 

Contoh Format Penilaian 


No. 

Nama Siswa 

Hasil Penilaian Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Aspek 3 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

1 . 








2. 








3. 








4. 








5. 








6. 








7. 








8. 








9. 








10. 








11. 








12. 








13. 








14. 








15. 








16. 








17. 








18. 








19. 








20. 









Keterangan: 

Contoh keterangan untuk isian pada kolom aspek sebagai berikut. 

1. Aspek 1: Menjelaskan pengertian gaya dan gerak. 

2. Aspek 2: Menunjukkan pengaruh gaya terhadap gerak 

3. Aspek 3: Menjelaskan perbedaan gaya dan gerak 



Buku Guru SD/MI Kelas V 
































3. Keterampilan 

Penilaian uji unjuk kerja 
Contoh Rubrik Membuat Laporan 


Kompetensi: 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Isi dan 

Pengetahuan: 

lsi laporan 
lengkap, 
menunjukkan 
pengetahuan 
penulis yang 
menyeluruh atas 
materi yang 
diringkas. 

Keseluruhan 
laporan dibuat 
dengan baik, 
lengkap dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca, 
serta disajikan 
dengan menarik. 

Keseluruhan 
laporan dibuat 
dengan baik, 
lengkap, 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Sebagian besar 
laporan dibuat 
dengan baik 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Hanya sebagian 
kecil laporan 
dibuat dengan 
baik, lengkap 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Penggunaan 

Bahasa 

Indonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
lndonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
laporan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Slkap: Laporan 
dibuat dengan 
cermat dan teliti, 
sesuai dengan 
tenggat waktu 
dan batasan 
materi yang 
ditugaskan. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan, 
disertai juga 
dengan kreativitas 
dalam bekerja 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang sangat baik 
dan terpuji. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang sangat baik. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang masih 
dapat terus 
ditingkatkan. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang masih harus 
terus diperbaiki. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Laporan dibuat 
dengan benar, 
sistematis dan 
jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan hasil 
penulisan laporan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan hasil 
penulisan laporan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
laporan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan laporan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 



Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 













Contoh Format Penilaian Sikap 


JURNAL SIKAP RELIGI (K1 1) 


NAMA SEKOLAH 
KELAS/SEMESTER 
TAHUN PELAJARAN 


No. 

TANGGAL 

NAMA PESERTA 

DIDIK 

CATATAN GURU 

BUTIR SIKAP 

1 . 

17/100/201x 

ibrakiim 

Mengajak Shalai 
berjaimaab 

K&taatan beribadab 

2. 





3. 




































Sikap Spiritual: 


1. Ketaatan beribadah. 

2. Berperilaku syukur. 

3. Berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. 

4. Toleransi beragama. 


Mengetahui .,. 

Kepala Sekolah Guru Kelas 


NIP. 




NIP. 


72 


Buku Guru SD/MI Kelas V 



























Contoh Pemlaicm Akhlr Subtema 


JURNAL PENILAIAN SISWA PER SUBTEMA 


Nama Siswa 
Kelas 
Tema 
Sub Tema 


Sikap 

Menerima dan 
menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya. 

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa 
yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha 
pengembangan untuk mencapai kompetensi yang 
ditetapkan pada kelas yang diikutinya. 

Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun,peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga,teman, dan 
guru. 

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa 
yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha 
pengembangan untuk mencapai kompetensi yang 
ditetapkan pada kelas yang diikutinya. 

Pengetahuan 

Memahami 
pengetahuan 
faktual dengan 
cara mengamati 
(mendengar, melihat, 
membaca) dan 
menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu 
tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, serta 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah 
dan di Sekolah. 

Kompetensi 

1 

2 

3 

4 


























Keterampilan 

Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang 
jelas dan logis, dalam 
karya yang estetis, 
dalam gerakan yang 
mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 

Kompetensi 

1 

2 

3 

4 
































Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


73 
































Subtema 2 

Benda dalam Kegiatan Ekonorm' 


Pemetaan Kompetensi Dasar 



1.4 


2.4 


3.4 


4.4 


Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 
Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 


3.3 Menganalisis peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 

4.3 Menyajikan hasil 
analisis tentang peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 



74 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 



















Subtema 2 

Benda dalam Keglatan Ekonorm 


KEGIATAN PEM3ELAJARAN 


KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 



1. Mengamati paparan iklan melalui media 
elektonik. 

2. Membaca karakteristik iklan elektronik. 

3. Mengidentifikasi penyusun zat minuman. 

4. Membuat bagan tentang rnateri. 

5. Percobaan membuat larutan. 


Sikap 

• Percaya diri dan Bekerja sama 
Pengetahuan 

• Iklan elektronik serta zat campuran 
homogen dan zat campuran heterogen. 

Keterampilan 

• Menganalisis, mengomunikasikan, 
menuliskan hasil percobaan 



1. Mengidentifikasikan produk iklan elektronik. 

2. Berdiskusi mengenai materi zat tunggal, 
zat campuran homogen, dan zat campuran 
heterogen. 

3. Mengamati pola lantai tari daerah. 

4. Berkreasi membuat pola lantai tari. 


Sikap 

• Percaya diri, bekerja sama, dan 
bertanggung jawab 

Pengetahuan 

• Iklan elektronik, materi zat tunggal, zat 
campuran homogen, dan zat campuran 
heterogen, pola lantai karya tari. 

Keterampilan 

• Mengidentifikasikan, mengomunikasikan, 
berkreasi 



1. Mengidentifikasi ciri iklan elektronik. 

2. Membaca teks tentang makna persatuan dan 
kesatuan. 

3. Berdiskusi tentang peristiwa sehari-hari yang 
mencerminkan persatuan dan kesatuan. 

4. Membaca teks tentang kegiatan ekonomi. 

5. Mengidentifikasikan kegiatan ekonomi. 


Sikap 

• Rasa ingin tahu, Percaya diri, dan 
bertanggung jawab 

Pengetahuan 

• Ciri lklan elektronik, makna penting 
persatuan dan kesatuan, kegiatan ekonomi. 

Keterampilan 

• Mengidentifikasi, mengomunikasikan, 
menuliskan. 



1. Mengidentifikasikan isi dan jenis iklan 
elektronik. 

2. Membaca tentang usaha ekonomi. 

3. Berdiskusi mengenai kegiatan ekonomi dan 
akibatnya jika tidak berkegiatan ekonomi. 

4. Membuat Kliping 

5. Mengamati gambar mengenai kerukunan 
untuk persatuan dan kesatuan dalam keluarga 
dan masyarakat. 


Sikap 

• Rasa ingin tahu, percaya diri, kerja sama, 
dan bertanggung jawab. 

Pengetahuan 

• Isi dan jenis iklan elektronik, usaha 
ekonomi, rukun untuk persatuan dan 
kesatuan, manfaat keberagaman 
karakteristik individu. 

Keterampilan 

• Mengidentifikasikan, berdiskusi, 
mengomunikasikan 



1. Mengamati iklan elektronik. 

2. Menjelaskan informasi isi iklan. 

3. Mengidentifikasikan penyusun zat campuran 
dan menyebutkan ciri-ciri zat campuran. 

4. Mengamati pola lantai gerak tari. 


Sikap 

• Rasa ingin tahu dan bertanggung jawab 
Pengetahuan 

• Informasi isi pada iklan, penyusun zat 
capuran, pola lantai karya tari. 

Keterampilan 

• Mengidentifikasikan, mengomunikasikan, 
memeragakan pola lantai gerak tari. 



1. Mengamati iklan dan menyimpulkan isi iklan. 

2. Menjelaskan cara menciptakan kerukunan di 
lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. 

3. Membuat dan memperagakan pola lantai. 


Sikap 

• Percaya diri dan kreatif. 

Pengetahuan 

• Isi iklan, rukun untuk persatuan dan 
kesatuan, pola lantai karya tari. 

Keterampilan 

• Mengidentifikasikan, mengomunikasikan, 
memeragakan gerak tari. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 

















Pemetaan Kompetensi Dasar 




Buku Guru SD/MI Kelas V 











Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati paparan iklan melalui media radio, televisi, 
dan internet, siswa dapat menjelaskan kembali tentang iklan elektronik 
dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan berlatih mencari dan memilih contoh iklan elektronik, 
siswa dapat menuliskan kesimpulan isi iklan elektronik dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan membaca karakteristik iklan elektronik, siswa dapat 
menjelaskan kembali karakteristik iklan elektronik, baik iklan radio, iklan 
televisi, maupun iklan internet dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan berkreasi menggambar benda yang ada dalam iklan 
televisi, siswa dapat menggambar benda yang ada dalam iklan televisi 
dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan minuman, siswa dapat 
mengidentifikasi zat penyusun minuman, lalu mengklasifikasikan ke 
dalam zat tunggal dan zat campuran dengan tepat. 

6. Dengan kegiatan berlatih membuat bagan tentang materi, siswa dapat 
menyimpulkan jenis materi suatu benda dan contohnya dengan tepat. 

7. Dengan kegiatan mencoba membuat larutan, siswa dapat menuliskan 
perbedaan zat campuran homogen dan zat campuran heterogen dalam 
bentuk laporan dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar iklan elektronik (radio, televisi, dan internet), gelas plastik 

transparan, sendok plastik, air, gula putih, dan kopi bubuk. 


Langkah-Langkah Kegiatan 
Pembelajaran 


Ayo Membaca 



• Pada awal pembelajaran, guru 

mengondisikan siswa secara klasikal dengan 
mengajak siswa untuk mengamati gambar 
sambil mendengarkan guru membacakan 
narasi pada balon kalimat. 


• Kemudian, guru mengajukan pertanyaan- 
pertanyaan berikut. 
a. Apa kamu pernah menonton iklan di 
televisi? 


b. Apa iklan yang kamu tonton? 




Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 











• Guru memberi kesempatan kepada siswa yang ingin menjawab pertanyaan 
tersebut dengan mengangkat tangan. 

• Siswa menceritakan iklan yang pernah ditonton di televisi dengan percaya 
diri. 

• Kemudian, guru menjelaskan bahwa iklan di televisi merupakan 
iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya 
menggunakan media elektronik. 

Catatan: 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pra-test dan merangsang keingin- 
tahuan siswa untuk belajar tentang iklan elektronik. Dengan demikian, 
kegiatan awal pembelajaran awal ini dilakukan secara menarik dan 
interaktit. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa siap, termotivasi, dan terangsang untuk belajar lebih jauh lagi 
mengenai iklan elektronik. 

- Siswa mengetahui dan memaharm pengertian iklan elektronik. 

- Siswa dapat menjelaskan kembali tentang iklan elektronik. 


Ayo Mengamati 


• Guru dapat melakukan alternatit kegiatan berikut. 


1. Guru membacakan materi tentang tiga paparan bentuk iklan elektronik 
dan siswa mendengarkan. Kemudian, guru memberi kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya jika ada materi yang belum dipahami. 
Selanjutnya, guru menjawab pertanyaan siswa dan menjelaskan kembali 
dengan bahasanya sendiri tentang iklan 
melalui radio, televisi, dan internet. 


2. Guru meminta siswa membacakan materi 
tentang tiga paparan bentuk iklan 
elektronik secara bergantian. Kemudian, 
guru memberi kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya jika ada materi 
yang belum dipahami. Selanjutnya, guru 
menjawab pertanyaan siswa. 

3. Guru meminta siswa membaca dengan 
senyap materi tentang tiga paparan 
bentuk iklan elektronik. Kemudian, 
guru meminta beberapa siswa untuk 
menjelaskan kembali materi tersebut 
dengan bahasanya sendiri. Selanjutnya, 
guru mengonfirmasi penjelasan siswa. 




Ition Pnwoogi Runogmi 
(ViARAlMAJ) 


AoaA Pnanpuan w « 

Moohi Wor-rj mon« punyo anUnyn. 

EFFK SUARA iSUARA S£MPflOtAN NVAMM) 



rtl Alon lodto «unq dnpoi tomu ornali don naOcAi dl c1o»7 BCTOoMjrknn 




78 Buku Guru SD/Ml Kelas V 












Catatan: 

Guru memotivasi siswa agar aktif dalam kegiatan ini, misalnya bertanya 
jika ada materi yang belum dipahami. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki kemampuan untuk memahami teks bacaan. 

- Siswa mengetahui iklan elektronik melalui radio, televisi, dan intemet, 
serta contoh-contohnya. 

- Siswa dapat menjelaskan isi iklan iklan elektronik melalui radio, televisi, 
dan internet. 


T 


[ Ayo Berlatih 





• Siswa telah mengetahui iklan elektronik 
melalui radio, televisi, dan internet. 

• Siswa diminta memilih salah satu bentuk 
dari ketiga iklan elektronik tersebut, 
kemudian mencari contoh iklan. 

• Siswa mengidentifikasi iklan tersebut 
dengan cara menuliskan kalimat iklan jika 
iklan yang dipilih iklan radio. Jika yang 
dipilih iklan televisi, siswa menuliskan script 
dan storyboardnya. Jika siswa memilih iklan 
internet, siswa diminta menempelkan iklan 
pada lembaran kertas. 

• Selanjutnya, siswa membuat kesimpulan isi 
iklan elektronik yang dibuat. 






• Siswa menuliskan hasil identifikasinya seperti contoh yang terdapat pada 
buku siswa. 


Catatan: C. 

• Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
informasi. 

• Pengumpulan Data: Ajarkan siswa agar terbiasa untuk mengolah data. 

• Komunikasi: Ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulisan dan lisan. 


• Setelah selesai, siswa diminta mempresentasikan hasilnya di depan teman 
sekelas dengan percaya diri. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi dengan 
cara menambahi jawaban, menyanggah, atau memberi masukan. 

• Guru mengapresiasi dan mengonfirmasi jawaban siswa. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 


79 













| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mencari contoh iklan elektronik, baik melalui radio, 
televisi, maupun internet, lalu menunjukkannya kepada guru dan teman 
sekelas. 

- Siswa dapat menjelaskan isi iklan elektronik, baik secara tertulis 
maupun lisan. 


T 


Ayo Berlatih ^ 


• Guru merangsang keingintahuan 
siswa dengan mengajukan pertanyaan, 
"Bagaimana karakteristik iklan radio, televisi, 
dan intemet?" 

• Siswa yang akan menjawab pertanyaan 
tersebut diminta untuk mengangkat 
tangannya terlebih dahulu. 

• Siswa menjawab pertanyaan tersebut sesuai 
pengetahuannya. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
lain untuk menanggapi jawaban temannya. 

• Selanjutnya, guru dapat memilih alternatif 
kegiatan membaca berikut. 




1. Guru membacakan materi tentang karakteristik ketiga iklan elektronik, 
yaitu iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Siswa diminta 
mendengarkan. Kemudian, guru memberi kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Selanjutnya, 
guru menjawab pertanyaan siswa dan menjelaskan kembali dengan 
bahasanya sendiri tentang karakteristik ketiga iklan elektronik, yaitu 
iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. 


2. Guru meminta siswa membacakan materi tentang karakteristik ketiga 
iklan elektronik, yaitu iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet secara 
bergantian. Kemudian, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Selanjutnya, guru 
menjawab pertanyaan siswa. 

3. Guru meminta siswa membaca dengan senyap materi tentang 
karakteristik ketiga iklan elektronik, yaitu iklan radio, iklan televisi, 
dan iklan intemet. Kemudian, guru meminta beberapa siswa untuk 
menjelaskan kembali materi tersebut dengan bahasanya sendiri. 
Selanjutnya, guru mengonfirmasi penjelasan siswa. 


Catatan: 



Guru memotivasi siswa agar aktif dalam kegiatan ini, misalnya bertanya 
jika ada materi yang belum dipahami. 


80 Buku Guru SD/Ml Kelas V 








| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu memahami teks bacaan yang dibaca dengan baik. 

- Siswa mampu menjelaskan kembali karakteristik iklan radio, televisi, 
dan internet. 



• Siswa telah memahami bentuk iklan elektronik, salah satunya iklan televisi. 

• Guru meminta siswa memilih salah satu gambar benda yang diiklankan di 
televisi. 

• Siswa diminta berkreasi dengan menggambar kembali benda yang 
diiklankan tersebut pada sehelai kertas. 

• Siswa diminta menggambar benda tersebut semenarik mungkin, lalu 
mewarnainya. 


Catatan: 

Guru memotivasi siswa untukmengembangkan daya kreasinya semaksimal 
mungkin. 


• Setelah selesai, siswa menunjukkan hasil 
gambarnya di depan kelas. 

• Siswa menyampaikan alasan memilih 
gambar benda tersebut dan menjelaskan isi 
iklan tentang benda tersebut. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
lain untuk menanggapi dengan bertanya 
atau memberi masukan. 

• Siswa mengumpulkan hasil gambarnya 
untuk dinilai. 

• Guru mengapresiasi hasil gambarsiswa 
dengan menempelkan gambar terbaik, 
misalnya tiga atau lima gambar terbaik di 
papan majalah dinding kelas. 




60 u *.-wr • 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki keterampilan berkreasi menggambar benda yang 
diiklankan di televisi. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri untuk menunjukkan hasil gambarnya. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri saat mengungkapkan alasan memilih 
benda yang diiklankan di televisi. 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 81 











Ayo Mengamati' 


9 

• Guru meminta siswa mengamati gambar iklan rmnuman pada buku siswa. 

• Kemudian, guru mengajukan pertanyaan, "Manakah minuman yang 
termasuk zat tunggal?" dan "Manakah minuman yang termasuk zat 
campuran?" 

• Siswa menjawab pertanyaan tersebut dengan cara mengangkat tangan 
terlebih dahulu. 


• Siswa menyebutkan minuman yang 
termasuk zat tunggal. Siswa juga 
menyebutkan minuman yang termasuk zat 
campuran. Jika minuman termasuk zat 
campuran, siswa diminta menyebutkan zat 
penyusunnya sesuai pengetahuannya. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
lain untuk menanggapi. 

• Guru mengapresiasi jawaban siswa. 

• Selanjutnya, guru mengonfirmasi jawaban 
siswa dengan membacakan penjelasan 
gambar. 

• Setelah itu, guru memancing rasa ingin tahu 
siswa dengan mengajukan pertanyaan, 
"Apakah yang dimaksud materi, zat tunggal, 
dan zat campuran?" 




AM nilneral mcnipatan maten babentuk caMm. Kd mlneral tenrMKuk ini 
iiryjool yong (xrapa tenyawa. A- nwvrW Uok nwo mko don bou. Air 
ranrjnt pmlrag liagl Irlnkgai manM. Mnnmra nymlrdiMan n Ulrr arr 
nimrrol dOtam uMu han vm matan. Air nwwral •AOOAtMT msitam »mo 


mmriiluupl MaHuhan UMi atan n lilrr ata. 
2 Mmuman rngan manK «ong Oigamlior Sll. 




• Guru meminta siswa membaca materi 

tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran yang terdapat pada buku 
siswa. 


Alternatif kegiatan membaca 

- Siswa membaca dengan senyap. 

- Siswa membaca dengan lantang dan bergantian. 


• Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
jika ada materi yang belum dipahami. 

• Guru menjawab pertanyaan siswa dan menjelaskan secara detail. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi zat tunggal dan zat campuran dengan 
tepat. 

- Siswa dapat menjelaskan kembali tentang materi, zat tunggal, dan zat 
campuran. 


82 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Za tTunggal 


MATERI 



0 


Zat 

Campuran 


0 


Logom Pemk, DOi, 

emos, don 
platina 

Non-logam: OKsiaen. nltmgen. 
_ ^orbon _, 


Ciotom, ciar. dnn gula 


Homogen 

-U- 



Heterogen 

0 


5irop dan orolit 


• Ali dengnn kopi tumbuk 
Ali‘ dengan tanah 
Alr dengan minyak 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyimpulan materi dalam bentukbagan. 

- Siswa mermliki rasa percaya diri saat menunjukkan dan 
mempresentasikan bagan yang dibuat. 

Oo 


Ayo Mencoba 


S. Zo> carapuan 


Siswa telah mengetahui tentang zat campuran homogen dan zat 
campuran heterogen. 

Selanjutnya, siswa akan melakukan percobaan untuk mengetahui perbedaan 
sifat kedua zat tersebut. 

Guru meminta siswa membentuk kelompok 
yang terdiri atas enam siswa. 

Setiap kelompok menyiapkan alat dan bahan 
sesuai yang disebutkan pada buku siswa. 

Selanjutnya, siswa melakukan percobaan 
sesuai langkah-langkah yang terdapat pada 
buku siswa. 

Siswa membandingkan hasil kedua larutan. 

Siswa menuliskan kesimpulan dan 
perbedaan kedua larutan tersebut. 



(£) 


ri knJawtoi umian il* ar 


* 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 


83 
































( -\ 

Hasil percobaan 

Perbedaan antara larutan gula dan larutan kopi, 

a. sifat larutan gula: tercampur sempurna. 

b. Sifat larutan kopi: tidak tercampur sempurna. 

Kesimpulan 

• Larutan gula merupakan zat campuran homogen. 

• Larutan kopi merupakan zat campuran heterogen. 

V___ 


• Siswa mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya di depan kelompok lain. 

• Guru memberikan kesempatan kepada 
kelompok lain untuk menanggapi, baik 
dengan cara bertanya, menyanggah, 
menambahkan jawaban, maupun memberi 
masukan. 

• Guru mengapresiasi dan mengonfirmasi 
jawaban siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui perbedaan zat 
campuran homogen dan zat campuran 
heterogen. 

- Siswa mampu membedakan sifat larutan. 

- Siswa mampu menyimpulkan hasil perco- 
baan. 

- Siswa mampu bekerja sama dalam tugas 
kelompok. 

- Siswa mampu mempresentasikan hasil 
kerja kelompok dengan percaya diri. 



• Berdasarkan pernyataan pada buku 
siswa: Apa yang sudah kamu pahami dari 
pembelajaran di atas? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk 
mengemukakan pendapatnya berdasarkan 
pemahaman yang sudah didapatkannya 




C IQ>p* bubut 


I. •«KctiaanpCTlomaiTauAkanmkedakBngeintMKilkttmKpiJwi 
vkmtnl(vra. moM«li«i gnie (wiih i* imtori 9*«»* t>“*9 «i«*»< 




baiu*. 







84 Buku Guru SD/Ml Kelas V 
















selama kegiatan pembelajaran berlangsung dalam bentuk tulisan. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisis jawaban masing-masing siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa. 

Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikapsiswa setelah mempelajari 
materi. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menerapkan pengetahuan yang didapat pada 
pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. 

- Siswa mampu mengendalikan diri terhadap produk-produk yang 
ditawarkan dalam iklan. 



• Siswa bertanya kepada ibunya tentang cara 
membuat makanan yang pernah disajikan, 
misalnya adonan bakwan, kue, atau 
minuman. 


& 



’ I ' I ' I i£*mi ■Jmgon (uni. «uniuluin lippoOo Oc 

• Siswa menuliskan jawaban yang 
disampaikan ibu pada buku tugas. 

• Selanjutnya, siswa mengidentitikasi 
adonan makanan atau minuman tersebut 
merupakan zat tunggal atau zat campuran 
dalam bentuk tulisan. 

• Siswa mengumpulkan hasil tulisannya 
kepada guru. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang 
tuanya. 

- Siswa mampu mengidentifikasi zat tunggal dan zat campuran. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 85 







Penilaian 

Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Mamenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mengetahui 
bentuk-bentuk 
iklan elektronik 
(radio, televisi, 
dan internet). 

■ Memahami 
karakteristik iklan 
radio, televisi, 
dan intemet. 

■ Mampu 
membedakan 
iklan radio, 
televisi, dan 
intemet. 

■ Memenuhi 2 dari 

3 dari kriteria 
yang ditetapkan. 

■ Hanya 

memenuhi 1 dari 

3 kriteria yang 
ditetapkan. 

■ Tidak memenuhi 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menemukan satu 
contoh iklan yang 
dipilih, baik iklan 
radio, televisi, 
maupun intemet 
dengan tepat. 

■ Mampu menuliskan 
kesimpulan isi iklan 
menggunakan 
bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar, etisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

■ Mampu 

mempresentasikan 
hasil kegiatan 
dengan bahasa 
yang santun, 
lantang, dan 
artikulasi jelas. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memehuni 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 


86 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Mencoba (Penilaian 1PA) 

Berilah tanda centang (/') pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi kelima 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menyebutkan 
pengertian zat 
campuran homogen. 

■ Mampu menyebutkan 
pengertian zat 
campuran heterogen. 

■ Mampu menyebutkan 
perbedaan zat 
campuran homogen 
dan zat campuran 
heterogen. 

■ Mampu menyebutkan 
sifat lamtan gula. 

• Mampu menyebutkan 
sifat lamtan kopi. 

Memenuhi 3-4 
dari 5 kriteria 
yang ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

5 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 5 kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi kelima 

kriteria berikut. 

■ Mampu melakukan 
langkah-langkah 
percobaan dengan 
benar. 

■ Mampu 

mengidentifikasi hasil 
percobaan lamtan. 

■ Mampu menuliskan 
kesimpulan 
berdasarkan hasil 
percobaan. 

■ Mampu menuliskan 
perbedaan sifat 
iarutan gula dan kopi. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa lndonesia 
yang baik dan benar, 
efisien, serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 3-4 
dari 5 kriteria 
yang ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

5 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 5 kriteria 
yang ditetapkan. 


Pemiaian (penskoran): 


Total nilai siswa 
Total miai maksimal 


Contoh: 4 + r f + 5 X 10 = 9,2 

O 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 87 












Pemetaan Kompetensi Dasar 



Buku Guru SD/MI Kelas V 












Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar alat elektronik, siswa 
mengidentifikasi contoh produk iklan elektronik dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar alat elektronik, siswa 
dapat menjelaskan kembali pengertian iklan elektronik dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan mengamati gambar-gambar iklan elektronik, siswa 
mampu memberikan penilaian terhadap contoh iklan elektronik mengenai 
kelengkapan unsur-unsur iklan elektronik dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan berdiskusi tentang mencari contoh materi termasuk 
zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen, siswa 
dapat menjelaskan alasan materi tersebut termasuk zat tunggal, zat 
campuran homogen, dan zat campuran heterogen dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan mengamati pola lantai tarian daerah, siswa dapat 
menjelaskan kembali tentang pola lantai tarian daerah dengan tepat. 

6. Dengan kegiatan berkreasi membuat contoh bentuk pola lantai tari, siswa 
dapat memperagakan pola lantai tersebut dengan tepat. 

7. Dengan kegiatan berlatih mencari contoh gerakan tarian daerah, siswa 
dapat menjelaskan dengan tepat pola lantai tarian daerah tersebut dengan 
tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar alat elektronik, gambar iklan elektronik, adonan makanan (bakwan), 

minuman (air putih, es teh, kopi panas), video tari daerah. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajar 

• Pada awal pembelajaran, guru 
mengondisikan siswa secara klasikal denga 
mengajak siswa untuk mengamati gambar. 

• Kemudian, guru mengajukan pertanyaan- 
pertanyaan berikut. 

a. Apa nama alat elektronik yang 
dibersihkan Siti? 

b. Apa saja alat elektronik yang ada di 
rumahmu? 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
yang ingin menjawab pertanyaan tersebut 
dengan mengangkat tangan. 

• Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan 
oleh guru dengan percaya diri. 

• Siswa diminta membacakan tulisan pada 
awal pembelajaran. 



Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 


89 










Altematif Kegiatan 

• Guru dapat meminta siswa untuk membacakan tulisan pada kalimat. 

• Hindari kegiatan menunjuk siswa. 


Catatan: 

Kegiatan inidimaksudkan sebagai pra-testdan merangsang keingintahuan 
siswa untuk belajar tentang iklan elektronik. Dengan demikian, kegiatan 
awal pembelajaran awal ini dilakukan secara menarikdan interaktif. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa siap, termotivasi, dan terangsang untuk belajar lebih jauh lagi 
mengenai iklan elektronik. 

- Siswa mengetahui contoh alat elektronik. 


Ayo Mengamati 


• Guru meminta siswa mengamati gambar alat-alat elektronik pada buku 
siswa. 

• Kemudian, siswa membaca penjelasan tentang alat elektronik tersebut. 


Alternatif kegiatan membaca 

• Siswa membaca dengan senyap. Guru membenkan waktu 10-15 
menit. 

• Siswa membaca dengan suara lantang secara bergantian dengan 
teman. 


• Guru memberikan pertanyaan pancingan 
berdasarkan isi materi pada buku siswa, 
misalnya, "Apa fungsi alat-alat elektronik 
tersebut bagi industri periklanan?" 

• Siswa yang ingin menjawab pertanyaan 
tersebut diminta mengangkat tangan 
terlebih dahulu, lalu menjawab pertanyaan 
guru sesuai pemahamannya. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
lain untuk menjawab jika ada jawaban 
berbeda. 

• Selanjutnya, guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya jika terdapat 
materi yang belum dipahami. 



90 Buku Guru SD/Ml Kelas V 















• Kegiatan ini dapat melatih rasa ingin tahu dan kekritisan siswa terhadap 
materi yang diberikan. 

• Guru menjawab pertanyaan siswa dan menjelaskan kembali secara lebih 
detail. Guru menjelaskan bahwa alat-alat elektronik antara lain berfungsi 
sebagai sarana iklan sehingga masyarakat mengetahui produk-produk 
yang diiklankan. Oleh sebab itu, iklan yang ditayangkan melalui alat-alat 
elektronik disebut iklan elektronik. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui alat-alat elektronik yang terdapat di lingkungan 
sekitarnya. 

- Siswa dapat menjelaskan kembali pengertian iklan elektronik. 

- Siswa dapat menjelaskan fungsi alat-alat elektronik bagi industri 
periklanan. 

- Siswa dapat menjelaskan kelebihan beriklan melalui radio, televisi, dan 
internet. 


T 


[ Ayo Berlatih 





• Guru mengajak siswa untuk mengingat 
kembali pengertian iklan elektronik dengan 
mengajukan pertanyaan pada buku siswa, 
"Apa pengertian iklan elektronik?" 

• Siswa menjawab pertanyaan guru dalam 
bentuk tertulis. 

• Selanjutnya, guru meminta beberapa siswa 
untuk menyampaikan jawabannya secara 
lisan dengan percaya diri. 

• Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa lain untuk menanggapi dengan cara 
menambahkan jawaban. 



|ang «tmwkMid tllon rtrklnnikl 

TUllakan datam tnlwn berllui 



* »«« Pbmjo ifonww»i| 




70 k.*u5-— 


• Guru mengapresiasi jawaban semua siswa, 

lalu mengonfirmasi jawaban yang benar. Iklan elektronik adalah iklan 
yang disampaikan melalui media elektronik, misalnya radio, televisi, dan 
internet. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat menjelaskan kembali pengertian iklan elektronik. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri dalam menyampaikan jawabnnya 
secara lisan. 

• Guru menstimulus siswa untuk belajar lebih jauh lagi mengenai iklan 
elektronik dengan mengajukan pertanyaan, "Bagaimana unsur iklan 
elektronik agar menarik perhatian masyarakat?" 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 91 












• Siswa menjawab pertanyaan guru sesuai 
pengetahuannya. 

• Guru mengapresiasi dan mengonfirmasi 
jawaban siswa dengan menjelaskan 
unsur-unsur iklan elektronik agar menarik 
perhatian masyarakat seperti pada buku 
siswa atau mencari sumber lainnya. 

• Setelah itu, guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya jika terdapat 
materi yang belum dipahami. 

• Kemudian, guru meminta siswa mengamati 
gambar-gambar iklan pada buku siswa. 

• Guru meminta siswa mengomentari iklan 
tersebut dengan memperhatikan kesesuaian 
dengan unsur-unsur iklan elektronik, serta 
alasannya secara tertulis. 

Catatan: 

• Kegiatan inidapatdilakukan,baiksecara mdividu,berpasangan,maupun 
kelompok. 

• Guru berkeliling sambil membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

• Setelah selesai, siswa diminta menyampaikan jawabannya di depan kelas. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi 
dengan cara bertanya, menyanggah, menambahkan jawaban, atau 
memberikan masukan. 

• Kemudian, siswa mengumpulkan hasilnya kepada guru untuk dinilai. 

• Guru mengapresiasi dan mengontirmasi jawaban siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menunjukkan dan menjelaskan unsur-unsur iklan 
elektronik jika disajikan gambar iklan elektronik. 

- Siswa dapat memberikan penilaian tentang unsur-unsur iklan elektronik 
jika disajikan gambar iklan elektronik. 

- Siswa mampu menyampaikan jawaban, baik secara tertulis maupun 
lisan. 



92 Buku Guru SD/Ml Kelas V 

















Ayo Berdiskusi' 



Guru membacakan narasi pada buku 
siswa atau guru mermnta siswa membaca 
narasi pada buku siswa. 

Kemudian, siswa diminta mengamati 
gambar makanan dan minuman. 

Guru meminta siswa mengidentifikasi 
makanan dan minuman tersebut termasuk 
zat tunggal, zat campuran homogen, atau 
zat campuran heterogen. 

Siswa menyebutkan dan menjelaskan 
alasannya. 


— 



laporon Itawt Otaku»i 


r»on«) 

HaiildMuiU 

Molert 



Guru membacakan penjelasan tentang 

gambar, lalu menjelaskan kepada siswa dengan bahasanya sendiri. 


Selanjutnya, guru meminta siswa membentuk kelompok terdiri atas 3-4 
anak. 


Setiap kelompok diminta mencari minimal lima contoh materi. Contoh 
materi tersebut diidentifikasi berdasarkan zat tunggal, zat campuran 
homogen, dan zat campuran heterogen, lalu menuliskannya. 

Siswa juga diminta menuliskan alasan materi tersebut termasuk zat 
tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen. 


Catatan 1: C. 

• Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
infromasi. 

• Pengumpulan Data: Ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data. 

• Komunikasi: Ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulisan dan lisan. 


Catatan 2: 

• Guru berkeliling dan membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

• Guru juga mengamati sikap siswa saat melakukan diskusi kelompok. 


Selanjutnya, setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya di depan kelompok lain. 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok lain untuk 
menanggapi dengan bertanya, menambahkan jawaban, atau memberi 
masukan. 

Guru mengapresiasi dan mengontirmasi jawaban siswa. 

Siswa mengumpulkan hasil kerja kelompoknya kepada guru untuk dinilai. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 


93 








| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mencari contoh materi yang termasuk zat tunggal, zat 
campuran homogen, dan zat campuran heterogen. 

- Siswa dapat menjelaskan alasan materi termasuk zat tunggal, zat 
campuran homogen, dan zat campuran heterogen. 

- Siswa mampu berdiskusi dengan anggota kelompoknya. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri untuk mengungkapkan pendapat dalam 
diskusi kelompok. 

- Siswa mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 
kelompok lain dengan percaya diri. 


Ayo Mengamati' 


• Siswa membaca narasi pada buku siswa, lalu mengamati gambar gerakan 
tari yang terdapat pada buku siswa. 

Altematif Kegiatan 

Guru memutarkan video gerakan tari kuda lumping dan siswa 
mengamati gerakan penari. 


• Kemudian, guru menjelaskan pola lantai 
tarian pada gerak kedua tari tersebut. 

• Guru juga membacakan narasi pada buku 
siswa. 

• Guru merangsang keingintahuan siswa 
dengan mengajukan pertanyaan, "Apa yang 
dimaksud pola lantai tarian daerah?" 

• Guru meminta siswa membaca materi 
tentang pola lantai tarian daerah yang 
terdapat pada buku siswa. 

• Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya jika terdapat materi 
yang belum dipahami. 

• Guru menjawab pertanyaan yang diajukan 
siswa. 



•Ulidon*MWir»Qi t y r «anio on . v<ntmi*«i n » nTJw mnt 

kr ruang Iotu Vu»a l ua llo. ayoti don adik •Jti trdang ni r m in m i 
pntuniukan W»i iS VII inlonk podo laion yonj diluinpMian 

pmnri il» Irlrmni. >rtiop kaign mmmplkai tmtogoi norloti prto ttitoi. 
Iiupilkdli taknn inra] duradnud pido uniol 




Catatan: 

Guru dapat menjelaskan kembali pengertian pola lantai kepada siswa. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat menjelaskan kembali pengertian pola lantai tarian daerah. 

- Siswa mampu menjelaskan pola lantai tarian jika disajikan gerakan 
suatu tarian daerah. 


94 Buku Guru SD/Ml Kelas V 











• Siswa telah memahami tentang pola lantai tarian daerah. Guru mermnta 
siswa membentuk kelompok terdiri atas 5 anak. 

• Siswa diminta membuat lima contoh bentuk pola lantai. 

• Siswa menuliskan atau menggambar bentuk tersebut pada kertas. 

Catatan: L 

• Guru berkeliling dan membantu siswa yang mengalami kesulitan. 

• Guru mengamati sikap setiap siswa saat mengerjakan tugas kelompok. 

• Setelah selesai, setiap kelompok diminta 
memperagakan bentuk pola lantai yang 
dibuat di depan kelompok lain. 

• Guru memberi kesempatan kepada 
kelompok lain untuk menanggapi, misalnya 
memberikan masukan. 

• Guru mengapresiasi dan mengontirmasi 
hasil kerja kelompok siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat membuat bentuk pola lantai 
tarian. 

- Siswa mampu memperagakan bentuk 
pola lantai tari yang dibuatnya. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan 
anggota kelompoknya dalam membuat 
bentuk pola lantai tarian. 

- Siswa mampu mengembangkan daya kreasinya secara maksimal. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri saat memperagakan hasil kerja 
kelompoknya di depan kelompok lain. 

_ T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa membacakan narasi pada buku siswa. Kemudian, memberikan 
motivasi bagi siswa agar peduli terhadap tarian daerah sehingga terjaga 
kelestariannya. 

• Guru meminta siswa membentuk kelompok terdiri atas 3-5 anak. 

• Setiap kelompok diminta mencari contoh gerakan tarian daerah dari 
youtube di internet atau dari kaset video tarian daerah. 

• Selanjutnya, setiap kelompok diminta mengamati gerak tarian, lalu 
menjelaskan pola lantai tarian secara tertulis. 



Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 95 









| Guru berkeliling dan membantu siswa yang mengalami kesulitan. 

Catatan: 

• Eksplorasi: ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
intromasi. 

• Pengumpulan Data: Ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data. 

• Komunikasi: Ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulisan dan lisan. 


• Selanjutnya, setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya di depan kelompok lain. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok lain untuk 
menanggapi dengan cara bertanya, menambahkan jawaban, atau memberi 
masukan. 

• Guru mengapresiasi dan mengontirmasi jawaban siswa. 

• Siswa mengumpulkan hasil kerja kelompoknya kepada guru untuk dimlai. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mencari contoh gerakan tarian daerah dari berbagai 
sumber. 


- Siswa mampu menjelaskan pola lantai tarian jika disajikan gerakan 
tarian daerah. 


- Siswa mampu berdiskusi dengan anggota kelompoknya. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri untuk mengungkapkan pendapat dalam 
diskusi kelompok. 


- Siswa mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 
kelompok lain dengan percaya diri. 



• Berdasarkan pemyataan pada buku siswa: 
Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? 
Apakah kamu sudah memahami semua 
kegiatan yang kamu lakukan hari ini? 
Adakah yang ingin kamu tanyakan kepada 
teman, bapak atau ibu guru terkait dengan 
materi yang kamu pelajari? Secara mandiri 
siswa diminta untuk mengemukakan 
pendapatnya berdasarkan pemahaman 
yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung secara lisan, 
misalnya dengan bertanya. 




96 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













• Guru mengidentifikasi dan menganalisis masmg-masmg siswa untuk 
mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai materi 
yang disampaikan pada pembelajaran ini,yaitu tentang iklan elektronik, 
zat tunggal dan zat campuran, serta pola lantai tari daerah. 

Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada akth/itas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari 


materi. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa berani bertanya tentang pembelajaran yang belum dipahami. 

- Siswa memiliki kecintaan dan rasa bangga terhadap kebudayaan 
bangsa, misalnya tari daerah. 



• Siswa bertanya kepada orang tuanya tentang tarian yang pernah mereka 
tarikan pada waktu kecil. 

• Siswa juga menanyakan pola lantai yang digunakan. 

• Siswa meminta orang tuanya memperagakan tarian tersebut dan pola 
lantainya. 

• Siswa memperhatikan dengan saksama. 

• Kemudian, siswa menuliskan pola lantai sesuai peragaan orang tua pada 
kertas. 

• Siswa mengumpulkan hasilnya kepada guru. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. 

- Siswa mampu menuliskan pola lantai tarian yang diperagakan. 

- Siswa memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 97 



Penilaian 

Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa lndonesia) 

I Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu, berpasangan, atau 
kelompok. 

Berikut contoh penilaian kegiatan secara individu. 


Berilah tanda centang (^) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Mampu 
menyebutkan 
dan menjelaskan 
kelima unsur- 
unsur iklan 
elektronik. 

■ Perhatian. 

■ Minat. 

■ Keinginan. 

■ Rasa Percaya. 

■ Tindakan. 

Mampu 

menyebutkan dan 
menjelaskan 3-4 
unsur-unsur iklan 
elektronik. 

Mampu 

menyebutkan dan 
menjelaskan 2 
unsur-unsur iklan 
elektronik. 

Hanya mampu 
menyebutkan 
dan menjelaskan 

1 unsur-unsur 
iklan media 
cetak. 

Keterampilan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
mengidentihkasi 
unsur-unsur iklan 
elektronik yang 
terdapat pada 
iklan. 

• Mampu menuliskan 
penilaian terhadap 
unsur-unsur 

iklan elektronik 
dan memberikan 
alasannya. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, etisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

■ Mampu 

mempresentasikan 
hasil kerjanya 
dengan suara 
lantang, artikulasi 
jelas, dan intonasi 
tepat. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 


98 Buku Guru SD/Ml Kelas V 











Rubrik Berdiskusi (Penilaian 1PA) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menyebutkan 
pengertian materi. 

■ Mampu 
menyebutkan 
pengertian zat 
tunggal dan 
contohnya. 

■ Mampu 
menyebutkan 
pengertian zat 
campuran. 

■ Mampu 

menyebutkan jenis 
zat campuran dan 
contohnya. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

■ Mampu menuliskan 
minimal lima 
contoh materi 
dengan tepat. 

■ Mampu 
mengidentihkasi 
jenis materi dari 
contoh materi yang 
dipilih. 

■ Mampu menuliskan 
alasan bahwa 
materi tersebut 
termasuk zat 
tunggal, zat 
campuran 
homogen, atau 

zat campuran 
heterogen. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, ehsien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 99 










Rubrik Berkreasi (Penilaian SBdP) 

Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

Memenuhi 2 dari 

Memenuhi 1 dari 

Tidak memenuhi 


kriteria berikut. 

3 kriteria yang 

3 kriteria yang 

semua kriteria 


• Mampu 
menyebutkan 
pengertian pola 
lantai dalam tari. 

• Mampu 
menyebutkan 
bentuk-bentuk pola 
lantai dalam tari. 

• Mengetahui contoh 
dari setiap bentuk 
pola lantai. 

ditetapkan. 

ditetapkan. 

yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

Memenuhi 2 dari 

Hanya memenuhi 

Tidak memenuhi 


kriteria berikut. 

3 kriteria yang 

1 dari 3 kriteria 

semua kriteria 


• Mampu membuat 
lima contoh bentuk 
pola lantai. 

• Mampu menuliskan 
dengan jelas 
bentuk kelima pola 
lantai tersebut. 

• Mampu 
memperagakan 
bentuk pola lantai 
tersebut bersama 
kelompoknya. 

ditetapkan. 

yang ditetapkan. 

yang ditetapkan. 


Catatan: PenilaiaK 
(pentkoran) dapat 
dilikat cohtokh/a pada 
Petnbelajaran 1 


100 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Pemetaan Kompetensi Dasar 


IPS 



3.3 Menganalisis peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 

4.3 Menyajikan hasil 
analisis tentang peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 


3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual. 


PPKn 


1.4 


2.4 


3.4 


4.4 


Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa 

Menampilkan sikapjujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya 

Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 












Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan televisi, siswa dapat 
mengidentiTikasi ciri bahasa iklan dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang iklan, siswa dapat 
menuliskan ciri-ciri bahasa iklan dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan membaca tentang persatuan dan kesatuan, siswa dapat 
menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan berdiskusi tentang contoh peristiwa sehari-hari yang 
mencerminkan persatuan dan kesatuan, siswa dapat menuliskan dan 
mempresentasikan makna penting persatuan dan kesatuan bangsa 
dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan berlatih mengidentiTikasi peristiwa dalam kehidupan 
sehari-hari yang mencermmkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan, 
siswa dapat mengidentiTikasi peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang 
mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan dengan tepat. 

6. Dengan kegiatan membaca teks bacaan tentang kegiatan ekonomi, siswa 
dapat menyebutkan bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat 
Indonesia dengan tepat. 

7. Dengan kegiatan berlatih mengamati kegiatan ekonomi yang dilakukan 
masyarakat, siswa dapat mengidentiTikasi dan menuliskan kegiatan 
ekonomi dan produk unggulan masyarakat di lingkungan sekitar dengan 
tepat. 

8. Dengan kegiatan berdiskusi tentang pemanfaatan barang bekas, siswa 
dapat mengidentiTikasi kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan barang 
bekas dengan benar. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar iklan, gambar perilaku yang mencermmkan persatuan dan kesatuan, 

dan gambar berbagai kegiatan ekonomi. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran: 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan moth/asi 
siswa. Siswa diminta membaca teks percakapan pada buku siswa. 
Kemudian, guru menanyakan hal-hal berikut ini. 

1. Apa saja iklan yang pernah pernah kamu lihat di televisi? 

2. Apa iklan yang kamu sukai? 

3. Bagaimana jingle pada iklan tersebut? 

• Siswa diminta untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya diri. 



Buku Guru SD/MI Kelas V 




Catatan: C. 

• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan menantang 
dengan pendekatan interaktit. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh pengetahuan siswa tentang daerah tempat tinggalnya, 
iklan,dan nilai persatuan dan kesatuan. 

• Apresiasi semua jawaban siswa, termasuk jika ada jawaban yang aneh 
atau asal-asalan ( nyeleneh ). 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mermliki motivasi untuk belajar lebih jauh lagi. 


- Siswa memiliki kemampuan untuk berko- 
munikasi secara baik, benar, dan efektif. 

- Siswa mengetahui tentang iklan yang 
ditayangkan di televisi. 


Ayo Mengamati 


• Guru membacakan teks narasi pada buku 
siswa. 

• Siswa mengamati gambar iklan televisi pada 
buku siswa. 

• Setelah mengamati gambar iklan, siswa 
membaca teks materi pada buku siswa. 

• Selanjutnya, guru mengajak siswa bertanya 
jawab secara klasikal. 

• Siswa dapat bertanya mengenai materi yang 
belum dipahami. 

• Pada akhir kegiatan ini, guru memberikan 
penjelasan mengenai bahasa iklan dan ciri 
bahasa iklan. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui dan memahami 
bahasa iklan pada gambar iklan yang 
telah diamati. 

- Siswa mengetahui dan memahami ciri 
bahasa iklan. 

- Siswa mempu mengungkapkan pendapat- 
nya secara lisan dengan percaya diri. 



Doyu dan Iwu dudiA «anUh wnMI to tmnns <P tamon wkolati. Mmlo 
tmNnrong rrntang Uon Imortl. Ketlio lo» mmooyakoo tUan Imnrit. 
Da«u «mtok ‘Uart mAanon*. ’Afcu tenang togunya. h» togunra 

ttogur*, BiyJl Dar» Lei» pun twitonn *Ramu nKngetahul Ki togunyot • 


»rtun>t nntng Indnnenia.* |M<| Doiu Homi hrtat DO|M brsn halnt Kl 
lagu di Klon tooilma* IU|' loni Irpada ltaysi. 



Ittdah ceiwa «*ngt i* tnnlang «lon laMwit Dopu- Romu tentu |uga hiw 
imyOksikcoi Aton nwtaai nmla trtmMi. Wni i i itrnaaun mndin *)an 


ekktmnik wtg paling riekiil. Melalui teleyrti trrathitos pentampaian po*n 
pembuol iUan okan letsh ntakttmoi. Penuongon trralhitowrpo pun tnsoiMam 
hritagai brntta, lurmmyo dapal brnga oiiimasa duo dimrmi atou|*m tiga 
lesiimani. Jan togu pnodut tang diUonkon » 




Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 103 














BOtMta «ion proJo» mAanan «ang vanQOl wwn» iMn »w 
wlnn makm %HrM> W*yugrrfi. ttuktyak abn 


Siswa telah mengetahui tentang bahasa 
iklan dan ciri bahasa iklan. 


Guru dapat mengingatkan kembali 


siswa tentang materi yang telah dibaca 
sebelumnya dengan pertanyaan berikut. 

a. Apa saja Iklan elektronik yang pernah 


i. fiUhan»o(avangdq u 
4. IhWKm Iimo yang «gu 



kamu lihat? 


b. Bagaimana bahasa dalam iklan tersebut? 

• Siswa mengungkapkan pendapatnya secara 
lisan dengan percaya diri. 

• Siswa mengamati gambar iklan-iklan alat 
elektronik. Kemudian, siswa menuliskan ciri 
bahasa iklan yang terkandung dalam iklan. 


Alternatif Kegiatan 

Setelah selesai menjawab soal, Guru mengajak siswa untuk berdiskusi 
secara klasikal mengenai gambaryang telah diamati sebelumnya. Siswa 
dapat mengungkapkan pendapatnya terkait gambar yang telah diamati. 
Siswa lain dapat menyanggah atau memberikan pendapat nya. Guru 
mengapresiasi semua jawaban siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui tentang ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan. 

- Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam 
iklan. 

- Siswa mampu menuangkan 
pendapatnya secara tertulis. 

‘ I*..;" . ... - Utw .. ..... «m omii imo 



Siswa mampu mengerjakan dan 
menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 



ms 




Guru membaca teks materi pada 
buku siswa. Teks ini digunakan untuk 
menjembatani dengan materi sebelumnya. 
Guru juga dapat menambahkan 
penjelasan lain yang terkait dengan materi 
pembelajaran. 


104 Buku Guru SD/Ml Kelas V 























• Siswa membaca teks materi terkait makna persatuan dan kesatuan. 


Alternatif Kegiatan Membaca: 

1. Altematif 1 

Siswa diminta membaca dalam hati 
(senyap). Guru memberikan waktu selama 
3-5 menit kepada siswa untuk membaca 
dan memahami isi bacaan. 

2. Altematif 2 

Guru menunjuksatu siswa untuk 
membacakan bacaan secara nyaring 
di depan kelas. Siswa diminta untuk 
memperhatikan artikulasi saat membaca. 
Siswa lain diminta untuk menyimak. 

3. Altematif 3 

Guru meminta beberapa siswa untuk 
membaca bacaan tersebut dibaca secara 
bergantian dan bersambung oleh seluruh 
siswa. Siswa lain diminta untuk menyimak. 



it K*ke*ioiqoon tloo Intono-mmolang 


tMtam krgalon gnlang raiwg v 
t noo> «»° kgi Mop « 

p r kr rtoon imu* ke p rnlngan Inr omo lonpa nrnnondong pntmitaon 


84 


• Setelah kegiatan membaca, guru dapat meminta siswa untuk 
menceritakan kembali isi teks yang telah dibacanya. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu membaca dan memahami isi teks bacaan dengan baik. 

- Siswa mengetahui makna persatuan dan kesatuan. 

- Siswa mampu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkanan persatuan 
dan kesatuan. 


- Siswa mampu mengungkapkan penda- 
patnya secara lisan dengan percaya diri. 


Ayo Berdiskusi' 



• Siswa membuat kelompok terdiri atas 3-4 
siswa. 


• Guru meminta siswa mendiskusikan makna 
penting kehidupan sehari-hari yang mencer- 
minkan makna persatuan dan kesatuan 
pada halaman sebelumnya. 



Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 105 






























Altematif Pembentukan Kelompok 

1. Tunjuklah satu orang siswa untuk menjadi ketua kelompok. Selanjutnya, 
siswa tersebut memilih tiga orang untuk menjadi anggota kelompoknya. 

2. Pembentukan kelompok dilakukan dengan sistem pengundian. 


Catatan: '— 

Guru menyiapkan gambar-gambar peristiwa dalam kehidupan sehari- 
hari yang mencermmkan makna persatuan dan kesatuan pada halaman 
sebelumnya. Kemudian, siswa diminta mengamati gambar yang telah 
disediakan. 

• Kemudian, siswa mendiskusikan makna persatuan dan kesatuan dan 
perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. 

• Siswa menuliskan makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 

• Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban secara klasikal. 
Guru meminta salah satu kelompok untuk membacakan jawabannya, 
kelompok lain dapat menyanggah atau menambahkan makna penting 
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berbeda. 

• Guru memberikan penegasan tentang materi makna penting persatuan dan 
kesatuan bangsa Indonesia. 

Catatan: '— 

Guru mengonhYmasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentitikasi peristiwa dalam kehidupan sehari-hari 
yang mencerminkan makna persatuan dan kesatuan. 

- Siswa mampu menuliskan makna penting persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia. 

- Siswa mampu menjelaskan makna penting persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara 
berkelompok 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya secara tertulis dan lisan. 

T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa mengidentitikasi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari 
sebagai bentuk pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. 

• Kemudian, siswa menuliskan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan 
sehari-hari sebagai bentuk pencerminan sikap menjalin persatuan dan 
kesatuan pada buku tugas. 


106 Buku Guru SD/Ml Kelas V 



• Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban secara klasikal. 
Guru mermnta beberapa siswa untuk membacakan jawabannya, siswa lain 
dapat menyanggah atau menambahkan makna penting persatuan dan 
kesatuan bangsa Indonesia yang berbeda. 


Catatan: 

Guru mengontirmasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 


• Guru menegaskan kembali materi tentang peristiwa-peristiwa dalam 
kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pencerminan sikap menjalin 
persatuan dan kesatuan pada buku tugas. 


• Selanjutnya, siswa mengumpulkan 
hasilnya pada Bapak/lbu Guru untuk 
dinilai. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentitikasi 
peristiwa-peristiwa dalam kehidupan 
sehari-hari sebagai bentuk 
pencermman sikap menjalin persatuan 
dan kesatuan 

- Siswa mampu menuliskan peristiwa- 
peristiwa dalam kehidupan sehari-hari 
sebagai bentuk pencerminan sikap 
menjalin persatuan dan kesatuan. 

- Siswa mampu mengerjakan dan 
menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 





- Siswa mampu mengungkapkan penda- 
patnya secara lisan dan tertulis. 


Ayo Membaca 



• Guru membaca teks narasi pada 
buku siswa. Teks ini digunakan untuk 
menjembatani dengan materi sebelumnya. 
Guru juga dapat menambahkan 
penjelasan lain yang terkait dengan materi 
pembelajaran. 


• Siswa membaca teks materi tentang 
kegiatan ekonomi dalam masyarakat. 

• Kemudian, siswa menceritakan kembali 
teks materi yang telah ia baca sebelumnya. 





Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 107 






















Altematif Kegiatan Membaca 

1. Altematif 1 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. 

2. Alternatif 2 

Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan secara nyaring 
di depan kelas. Siswa diminta untuk memerhatikan artikulasi saat 
membaca. Siswa lain diminta untuk menyimak. 

3. Alternatif 3 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. Siswa 
lain diminta untuk menyimak. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa senang membaca. 

- Siswa mampu memahami isi bacaan dengan baik. 

- Siswa mampu memahami isi teks materi. 

- Siswa mengetahui tentang kegiatan ekonomi masyarakat. 

- Siswa mampu menceritakan kembali isi teks materi. 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa mengamati kegiatan ekonomi yang 
dilakukan masyarakat di lingkungan sekitar 
rumahnya. 

• Kemudian, siswa mengidentifikasi kegiatan- 
kegiatan ekonomi yang menghasilkan 
produk unggulan dari masyarakat di 
lingkungan tempat tinggalnya. 

• Siswa menuliskan jawabannya pada kotakyang 
telah disediakan. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengetahui kegiatan 
ekonomi yang dilakukan masyarakat di lingkungan sekitar rumahnya. 

- Siswa mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang 
menghasilkan produk unggulan dari masyarakat di lingkungan tempat 
tinggalnya. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara tertulis. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 




108 Buku Guru SD/Ml Kelas V 














Ayo Berdiskusi 



• Siswa membuat kelompok terdiri atas tiga siswa. 


Alternatif Pembentukan Kelompok 

1. Guru memilih beberapa siswa (disesuaikan dengan jumlah siswa 
dalam satu kelas) untuk menjadi ketua kelompok. Selanjutnya, siswa 
tersebut memilih tiga orang untuk menjadi anggota kelompoknya. 

2. Pembentukan kelompok dilakukan dengan sistem pengundian. 


• Guru meminta siswa mendiskusikan 
kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan 
benda-benda bekas. Siswa juga diminta 
untuk menyebutkan benda bekas, cara 
pengolahan, dan cara penjualan hasil karya 
benda bekas tersebut. 

• Pada saat kegiatan ini berlangsung, Guru 
dapat berkeliling kelas untuk membantu 
siswa yang mengalami kesulitan. 

• Setelah selesai, Guru mengajak siswa 
untuk mendiskusikan hasil jawaban secara 
klasikal. Guru meminta salah satu kelompok 
untuk membacakan jawabannya, kelompok 
lain dapat menyanggah atau menambahkan 
makna penting persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia yang berbeda. 



Catatan: 

• Guru mengonfirmasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dengan 
memanfaatkan benda bekas. 

- Siswa mampu menyebutkan benda bekas, cara pengolahan, dan cara 
penjualan hasil karya benda bekas. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara tertulis. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 109 

























o° 

• Berdasarkan pernyataan pada buku siswa: Apa yang sudah kamu pelajari 
hari ini? Apakah kamu sudah memahami semua kegiatan yang kamu 
lakukan hari ini? Adakah yang ingin kamu tanyakan kepada teman, bapak 
atau ibu guru terkait dengan materi yang kamu pelajari? Ayo, bertanyalah 
untuk kemajuan dirimu. 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masmg-masmg siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran hari ini. 

Catatan: '— 

• Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikapsiswa setelah mempelajari 
materi. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan bahasa iklan dan ciri bahasa iklan. 

- Siswa mampu menjelaskan makna persatuan dan kesatuan. 

- Siswa mampu menjelaskan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara tertulis atau lisan. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa bekerja sama dengan orang tua untuk membantu kegiatan ekonomi 
yang ditekuni orang tua. 

• Pada kegiatan ini, siswa dapat berbagi tugas dengan orang tua. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki pengalaman melakukan kegiatan ekonomi yang ditekuni 
orang tuanya. 

- Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap kegiatan ekonomi 
yang ditekuni orang tuanya. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. 


110 Buku Guru SD/Ml Kelas V 



Penilaian 

Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Mampu 
menjelaskan 4 
ciri bahasa iklan 
berikut. 

■ Pilihan kata yang 
digunakan menarik, 
tepat, logis, dan 
sopan. 

■ Pilihan kata yang 
digunakan memiliki 
sugesti bagi 
khalayak. 

■ Pilihan kata 
yang digunakan 
menonjolkan 
intormasi yang 
dipentingkan. 

■ Pilihan kata 
yang digunakan 
menunjukkan 
sasaran. 

Mampu 
menjelaskan 3 
ciri bahasa iklan. 

Mampu 
menjelaskan 2 
ciri bahasa iklan. 

Mampu 

menjelaskan 1 ciri 
bahasa iklan saja. 

Keterampilan 

Penulisan 

Memenuhi ketiga 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
mengidentihkasi 
ciri bahasa iklan 
tang terdapat pada 
iklan media cetak 
yang diamati. 

■ Mampu menuliskan 
ciri bahasa iklan 
yang ditemukan 
pada iklan media 
cetak yang diamati. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, etisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 111 










Rubrik Berlatih (Penilaian PPKn) 

Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Mampu 

menuliskan 

5 peristiwa- 
peristiwa dalam 
kehidupan 
sehari-hari yang 
mencerminkan 
sikap menjalln 
persatuan dan 
kesatuan. 

Mampu 

menullskan 

4 peristiwa- 
peristiwa dalam 
kehldupan 
sehari-hari yang 
mencerminkan 
slkap menjalin 
persatuan dan 
kesatuan. 

Mampu 

menuliskan 

3 peristiwa- 
peristiwa dalam 
kehidupan 
sehari-hari yang 
mencerminkan 
sikap menjalin 
persatuan dan 
kesatuan. 

Mampu 

menuliskan 

2 peristiwa- 
peristiwa dalam 
kehidupan 
sehari-hari yang 
mencerminkan 
sikap menjalin 
persatuan dan 
kesatuan. 

Keterampilan 

Penulisan 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Menggunakan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Menggunakan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 


112 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Berlatih (Pemiaian 1PS) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menjelaskan 
pengertian 
kegiatan ekonomi. 

■ Mampu 
menyebutkan 
contoh bentuk 
kegiatan ekonomi 
di Indonesia. 

■ Mampu 
menjelaskan 
penyebab 
perbedaan 
kegiatan ekonomi 
masyarakat di 
Indonesia. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Penulisan 

Memenuhi ketiga 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
mengidentihkasi 
kegiatan ekonomi 
masyarakat di 
linngkungan 
tempat tinggalnya. 

■ Mampu 
mengidentitikasi 
produk unggulan 
yang dihasilkan 
masyarakat 

di lingkungan 
sekitarnya. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, ehsien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


t 


Catatan: Per\ilalar\ 
(perikoran) dapat 
dilikat contoknya pada 
Petmbelajaran 1. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 113 










Pemetaan Kompetensi Dasar 


IPS 

3.3 Menganalisis peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 

4.3 Menyajikan hasil 
analisis tentang peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 



1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa . 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 



Buku Guru SD/MI Kelas V 













Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan televisi, siswa dapat 
mengidentifikasi isi iklan dan jenis iklan berdasarkan isinya dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan berlatih mengidentiTikasi jenis-jenis dan isi iklan, siswa 
dapat menuliskan jenis dan isi iklan dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan membaca tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri 
dan kelompok, siswa dapat menyebutkan/mengidentiTikasi contoh usaha- 
usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan berdiskusi tentang akibat jika manusia tidak mau 
berusaha, siswa dapat memperkirakan akibat yang terjadi jika manusia 
tidak melakukan kegiatan ekonomi. 

5. Dengan kegiatan berkreasi membuat kliping, siswa dapat 
mengelompokkan jenis usaha perorangan dan jenis usaha kelompok. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar iklan televisi dan berbagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa. Siswa diminta membaca teks narasi buku siswa. Kemudian, guru 
menanyakan: 

1. Apa saja jenis iklan yang pernah kamu lihat di televisi? 

2. Apa isi iklan tersebut? 

• Siswa diminta untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya diri. 

Catatan: 

• Guru membangun suasana belajar 
yang menyenangkan dan menantang 
dengan pendekatan interaktiT. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa 
sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh pengetahuan siswa 
tentang daerah tempat tinggalnya, 
iklan,dan nilai persatuan dan 
kesatuan. 

• Apresiasi semua jawaban siswa, 
termasuk jika ada jawaban yang aneh 
(nyeleneh). 




Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 



















| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki motivasi untuk belajar 
lebih jauh lagi. 

- Siswa mermliki kemampuan untuk 
berkomunikasi secara baik, benar, dan 
efektif. 

- Siswa mengetahui tentang iklan di 
televisi. 

- Siswa dapat mengidentifikasi isi iklan 
yang telah dilihat sebelumnya. 


Ayo Mengamati 


• Siswa mengamati gambar iklan televisi pada 
buku siswa. 

• Setelah mengamati gambar iklan, siswa membaca teks materi di bawah 
setiap gambar iklan pada buku siswa. 

• Guru mengajak siswa untuk berdiskusi secara klasikal tentang gambar 
iklan yang telah mereka amati sebelumnya. Guru meminta beberapa siswa 
untuk membacakan jawabannya. Siswa juga diminta untuk menyebutkan 
contoh dari setiap jenis iklan yang telah mereka pelajari (iklan politik, iklan 
pendidikan, dan iklan kecantikan). Siswa lain dapat menyanggah atau 
menambah jawaban yang berbeda. 

Catatan: v 

• Guru mengonfirmasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 

• Guru menegaskan kembali materi tentang jenis iklan televisi. Guru juga 
memberikan contoh-contoh lain dari berbagai jenis iklan. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengidentifikasi jenis iklan televisi berdasarkan isinya. 

- Siswa mampu menyebutkan contoh iklan politik. 

- Siswa mampu menyebutkan contoh iklan pendidikan. 

- Siswa mampu menyebutkan contoh iklan kecantikan. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan. 

• Siswa diajak mengingat kembali jenis iklan televisi berdasarkan isinya. 


* 



L lUan ini bmv imloiwj qptkan krpalo Uckoyok mluk rwmWi oplAau 
pcndidikan anok bcrtnliowj hdoitrwo. IDan ini diUr^mjkon mekAji 
uucrnrt. Brrdawntum nhiyo. ikion im tnrnmuk *lan prndidAan. 



116 Buku Guru SD/Ml Kelas V 









T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa mencari contoh iklan elektronik. 
Kemudian, siswa mengidentifikasi jenis- 
jenis iklan elektronik tersebut dilihat dari 
isinya. 

• Kemudian, siswa menuliskan hasil identifi- 
kasinya dalam lembar tugas. Siswa juga 
diminta untuk menyertakan gambar iklan 
yang mereka identifikasi. 

Catatan: 

Setiap anak minimal mengidentifikasi dua 
contoh iklan. 



• Guru mengajak siswa melakukan diskusi 
secara klasikal. Guru meminta beberapa 
siswa untuk membacakan hasil jawabannya. 
Siswa lain dapat menyanggah atau 
menambahkan jawaban berbeda. 

Catatan: 

Guru mengonfirmasi dan mengapresiasi 
setiap jawaban siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi jenis iklan 
elektronik berdasarkan isinya. 

- Siswa mampu mengidentifikasi isi iklan 
elektronik. 



- Siswa mampu menuangkan pendapatnya secara tertulis. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatya secara lisan dengan percaya 
diri. 


- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 117 




















Ayo Membaca 



• Siswa mengamati gambardan membaca 
teks narasi tentang hidup rukun pada 
buku siswa. Teks ini digunakan untuk 
menjembatani materi sebelumnya dengan 
materi selanjutnya. Guru juga dapat 
menambahakan penjelasan lain yang terkait 
dengan materi pembelajaran selanjutnya. 


'trtoo siiuk mcngune loto kctomongnm. Ibu U«lin inoiynSi «itah vitu 
pmgnnn knpriaU. Knprmw yang <9ip*infcan atatsh knprm«i uiyrt 
pnymv knpnmi lawtui atatati worgn kompung inmpal ilnggtk 

IW>n npiCTi imnm<* fcim utalu pug itlu-Mn bmoma. inA* krl»li 
letauiMi Mnat twtm«pa ient» u<aha *ang dlkrMn «mdln dan dirV*! 
krtmonk «cperti hmkut. 


matamt srj 


IHaha tkonon»! yong DlkrMa Sradai dan Krlanipc* 


Umlatatkai piiot yong mmgctnki. inaM Mummu ckgal dtwW t an 



takwrl uril Nowmio bmipa njml» mrnah kngge Milil krrll 
mnl« krmtman Imrbrt mrga. kira. dan Irmen), InduMti lnnr.il 


h keol »ampai mmcngalt (onioTrrra 


utalia manUiko kafcn kecll wperti lakn kclontong milfc Rm IMta. 


Siswa membaca tentang usaha ekonomi 
yang dikelola sendiri dan kelompok. 


Alternatif Kegiatan Membaca: 

1. Altematif 1 

Siswa diminta membaca dalam hati 
(senyap). Guru memberikan waktu selama 

3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan memahami isi bacaan. 


2. Altematif 2 

Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan secara nyaring 
di depan kelas. Siswa diminta untuk memperhatikan artikulasi saat 
membaca. Siswa lain diminta untuk menyimak. 


3. Altematif 3 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. Siswa 
lain diminta untuk menyimak. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi perilaku 
hidup rukun di lingkungan keluarga. 

- Siswa mampu menjelaskan tentang usaha 
ekonomi yang dikelola sendiri. 

- Siswa mampu menjelaskan tentang usaha 
ekonomi yang dikelola kelompok. 

- Siswa mampu menyebutkan contoh usaha 
ekonomi yang dikelola sendiri. 

- Siswa mampu menyebutkan contoh usaha 
ekonomi yang dikelola kelompok. 

- Siswa mampu melakukan kegiatan 
dengan tanggung jawab. 



Loparan HomI Dakini 


Krtmu irtah mrraetami h ringom bmauk inalia Lmio»arlon p r n gr M oiiim Ma 
ikm »ong dikdrdo «nWi don odo uvwa vang iMiMota lctmipol sdarong 
bualtah U>pmg bcrkctnrapoli 'rmorg KrwcyrM waha yong <lAcHo ccndiri 



118 Buku Guru SD/Ml Kelas V 





















Ayo Berdiskusl 



• Siswa membuat kelompok terdiri atas 3-4 siswa. 

• Guru meminta siswa mendiskusikan akibat jika manusia malas berusaha 
(melakukan kegiatan ekonomi). 

• Setelah berdiskusi, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya di depan teman sekelas secara bergantian. Kelompok lain 
lain dapat menyanggah atau memberikan saran kepada kelompok yang 
sedang presentasi. Dalam kegiatan ini, guru dapat mejadi moderator 
atau memilih salah satu siswa. 


Alternatif Pembentukan Kelompok 

1. Guru memilih beberapa siswa (disesuaikan dengan jumlah siswa 
dalam satu kelas) untuk menjadi ketua kelompok. Selanjutnya, siswa 
tersebut memilih tiga orang untuk menjadi anggota kelompoknya. 

2. Pembentukan kelompok dilakukan dengan sistem pengundian. 


Catatan: 

• Guru mengontirmasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu memperkirakan akibat yang terjadi jika manusia tidak 
melakukan kegiatan ekonomi. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara 
berkelompok 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya secara tertulis dan lisan. 



• Siswa membuat kelompok terdiri atas 3-4 siswa. 

Alternatif Pembentukan Kelompok 

1. Guru memilih beberapa siswa (disesuaikan dengan jumlah siswa 
dalam satu kelas) untuk menjadi ketua kelompok. Selanjutnya, siswa 
tersebut memilih tiga orang untuk menjadi anggota kelompoknya. 

2. Pembentukan kelompok dilakukan dengan sistem pengundian. 


• Guru meminta siswa membuat kliping tentang jenis-jenis usaha yang 
dikelola sendiri dan kelompok sesuai petunjuk pada buku siswa. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 


119 









Alternatif Kegiatan 

Guru menyiapkan gambar-gambar peristiwa dalam kehidupan sehari- 
hari yang mencerminkan makna persatuan dan kesatuan pada halaman 
sebelumnya. Kemudian, siswa diminta mengamati gambar yang telah 
disediakan. 


• Kemudian, siswa mengelompokkan jenis usaha perseorangan dan jenis 
usaha kelompok ke dalam tabel berdasarkan kliping yang telah dibuatnya. 

• Setelah selesai, setiap kelompok dapat mempresentasikan kliping buatan 
kelompoknya di depan teman sekelas secara bergantian. Kelompok lain 
dapat menyanggah atau memberikan saran kepada kelompokyang sedang 
presentasi. Dalam kegiatan ini, guru dapat mejadi moderator atau memilih 
salah satu siswa. 

• Guru menegaskan kembali materi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri 
dan kelompok. 

Catatan: '— 

• Guru mengontirmasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis 
usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. 

- Siswa mampu menggali informasi tentang 
jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dan 
kelompok dari berbagai sumber. 

- Siswa mampu membuat kliping tentang 
jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dan 
kelompok dari berbagai sumber. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menye- 
lesaikan tugas secara berkelompok 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya 
secara tertulis dan lisan. 



2. launlmg uAmki yang kamu prml»»u buMuig pulo uifnin 

m ICTIIK >OKV 


S. HCTKlrl prr kr 

& BCTJoh iinJnl Ulping Tctik lerw» u<aho emeamnqan dan Kekwipok'. 




• Berdasarkan pernyataan pada buku siswa: Apa yang sudah kamu pelajari 
hari ini? Apakah kamu sudah memahami semua kegiatan yang kamu 
lakukan hari ini? Adakah yang ingin kamu tanyakan kepada teman, bapak 
atau ibu guru terkait dengan materi yang kamu pelajari? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 


120 Buku Guru SD/Ml Kelas V 
















• Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masmg-masmg siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran hari ini. 


Catatan: C. 

• Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari 
materi. 


| Hasil yang Diharapkan 


- Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis 
iklan berdasarkan isinya. 

- Siswa mampu menjelaskan perilaku hidup 
rukun di lingkungan keluarga. 

- Siswa mampu menyebutkan jenis-jenis 
usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. 


ionq ilMitai orang tuamu unb* mmcukupi krbuUPnn kekKuga. Cabo 
krtrm» t<nku(. 


Siswa mampu mengungkapkan pendapat- 
nya secara tertulis atau lisan. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa melakukan wawancara kepada ke- «... 

dua orang tuanya. Siswa diminta untuk 

menanyakan usaha yang dilakukan orang tuanya untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga. 


• Kemudian, siswa menuliskan hasilnya pada kolom yang telah disediakan 
pada buku siswa. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui usaha yang dilakukan kedua orang tuanya untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. 

- Siswa memiliki kemampuan untuk melakukan wawancara. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 121 







Penilaian 

Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa lndonesia) 


Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menjelaskan 
pengertian iklan 
elektronik. 

■ Mampu 
menyebutkan 
contoh iklan 
elektronik. 

■ Mampu 
menjelaskan jenis 
iklan elektronik 
berdasarkan isinya. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Penulisan 

Memenuhi ketiga 

kriteria berikut. 

• Mampu 
mengidentitikasi 
jenis-jenis 
iklan elektronik 
berdasarkan isinya. 

• Mampu menuliskan 
jenis-jenis 

iklan elektronik 
berdasarkan isinya. 

• Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, etisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


122 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Berkreasi (Pemiaian IPS) 


Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

Kriteria berikut. 

■ Mengetahui jenis 
usaha ekonomi 
yang dikelola 
sendiri. 

■ Mengetahui jenis 
usaha ekonomi 
yang dikelola 
kelompok. 

■ Mengetahui 
contoh jenis usaha 
ekonomi yang 
dikelola sendiri. 

■ Mengetahui 
contoh jenis usaha 
ekonomi yang 
dikelola kelompok. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

Kriteria berikut. 

■ Mampu 
mengidentitikasi 
jenis usaha 
ekonomi yang 
dikelola sendiri. 

■ Mampu 
mengidentihkasi 
jenis usaha 
ekonomi yang 
dikelola kelompok. 

■ Mampu menggali 
intormasi dari 
berbagai sumber 
tentang jenis usaha 
ekonomi yang 
dikelola sendiri dan 
kelompok. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Catatan: Penllaian 
(penSkoran) dapat 
dilllnat contoknya pada 
Petmbelajaran 1 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 123 










Pemetaan Kompetensi Dasar 




Buku Guru SD/MI Kelas V 














Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan televisi, siswa dapat 
menjelaskan informasi-informasi penting dan isi iklan dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan berlatih menuliskan informasi-informasi isi iklan televisi 
dan internet, siswa dapat menyimpulkan informasi-informasi penting isi 
suatu iklan dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan mengamati gambar minuman yang merupakan 
zat campuran homogen dan zat campuran heterogen, siswa dapat 
mengidentiTikasi komponen penyusun zat campuran dan ciri-ciri zat 
campuran dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan berdiskusi menentukan contoh jenis campuran, 
siswa dapat mengidentifikasi komponen penyusun zat campuran dan 
menuliskan sifat atau ciri-ciri zat campuran dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan mengamati gambar gerak tari, siswa dapat menjelaskan 
pola lantai gerak tari dengan tepat. 

6. Dengan kegiatan mengamati gambar gerak tari, siswa dapat menuliskan 
bentuk pola lantai tarian dengan tepat. 

7. Dengan kegiatan mencoba memperagakan bentuk pola lantai tarian 
daerah, siswa dapat memperagakan pola lantai tarian daerah dengan 
tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar iklan media elektronik, air sirop, air kopi panas, video tari daerah. 


Langkah-Langkah Kegiatan 
Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru 
mengondisikan siswa secara klasikal dengan 
mengajak siswa untuk mengamati gambar. 

• Kemudian, guru mengajukan pertanyaan- 
pertanyaan berikut. 

a. Apa nama tarian yang diperagakan anak 
pada gambar? 

b. Apa tarian daerah yang pernah kamu 
pelajari? 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
yang ingin menjawab pertanyaan tersebut 
dengan mengangkat tangan. 




Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 







• Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru sesuai 
pengetahuannya. 

• Kemudian, siswa diminta untuk membacakan tulisan pada awal 
pembelajaran. 


Catatan: C. 

Kegiatan inidimaksudkan sebagai pra-testdan merangsang keingintahuan 
siswa untuk belajar tentang iklan elektronik dan pola lantai tari daerah. 
Dengan demikian, kegiatan awal pembelajaran awal ini dilakukan secara 
menarikdan interaktit. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa siap, termotivasi, dan terangsang untuk belajar lebih jauh lagi 
mengenai tarian daerah dan iklan elektronik. 

- Siswa memiliki rasa berani dan percaya diri untuk menjawab pertanyaan 
yang diajukan guru. 


Ayo Mengamati' 


• Guru meminta siswa mengamati gambar iklan televisi pada buku siswa. 


I 


Guru menstimulus daya analisis siswa dengan mengajukan pertanyaan, 
"Apa intormasi penting yang terdapat pada 
isi iklan televisi pada gambar? 


Siswa yang ingin menyampaikan jawaban 
diminta mengangkat tangan terlebih dahulu. 



Siswa memberikan jawaban atas pertanyaan 
guru sesuai pengetahuannya. 

Guru memberi kesempatan kepada siswa 
lain untuk menanggapi atau memberikan 
jawaban lain jika terdapat jawaban berbeda. 
Guru mengapresiasi dan mengontirmasi 
jawaban siswa. 





IkJrm Irtrwtl mrajpakan Alan HHUioik. Mm IUm Mnni. *lon rtrtlmnik 
ilopnl Alan nlrmH don nMa t*PfNsiilujr> a<Man gamboi lUan 

irtm» Unn >Uan inlrmn bnrikiil Uuoi knrrpain rfai a w pm(mg ni lUrm 
eMilmnitk mcMul mcdla IHnru Oon mtcmn beriajl. 


Guru melakukan pembahasan dengan 
menjelaskan informasi-informasi penting 
yang terdapat pada isi iklan televisi. 

Hasil yang Diharapkan 
- Siswa mampu menjelaskan informasi-informasi penting yang tedapat 
pada iklan televisi. 



- Siswa mampu menyampaikan pendapat dengan percaya diri. 


126 Buku Guru SD/Ml Kelas V 









T 


Ayo Berlatih ^ 


Catatan 1: C_ 

• Kegiatan ini dapat dilakukan, baik secara indh/idu maupun kelompok. 

• Guru berkeliling sambil membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

Catatan 2: 

• Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
intromasi. 

• Pengumpulan Data: Ajarkan siswa untuk terbiasa mengolah data. 

• Komunikasi: Ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulisan. 


Setelah selesai, siswa diminta mengungkapkan jawabannya di depan 
siswa lain. 

Guru memberi kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi, 
menambahi jawaban, atau memberi 
jawaban lain jika terdapat jawaban berbeda. 

Guru mengontirmasi jawaban siswa dengan 
melakukan pembahasan. 


Kr»npulan «ilonnou pailing Man OrkMwilt. paila gomtar. 


Ketiga iklan tersebut berisi penjelasan 
atau keunggulan produkyang dimaksud- 
kan untuk mengajak calon pembeli agar 
membeli produk yang diiklankan. 



□®CP 


\ 

_JkJ 


m «tjnrmoii pnmlng iUon rWklmnik pado gamt*v. 



niomwi prmmg ttkm rlrtimnil podo gomboi. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki kecermatan dalam meng- 
identitikasi intormasi penting isi iklan 
elektronik. 

- Siswa mampu menuliskan kesimpulan 
berisi informasi penting isi iklan 
elektronik. 

- Siswa mampu menyampaikan jawabannya dengan percaya diri. 


Ayo Mengamati 


9 


Guru mengajak siswa mengingat kembali tentang materi, meliputi zat 
tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen dengan cara 
guru meminta beberapa siswa menjelaskan kembali pengertian ketiga zat 
tersebut. 

Selanjutnya, siswa mengamati gambar es sirop dan air kopi. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 127 
















• Guru merangsang daya analisis siswa 
dengan mengajukan pertanyaan berikut. 

a. Apa jenis materi air sirop dan air kopi? 

b. Apa saja komponen penyusun airsirop 
dan air kopi? 

• Siswa yang akan menyampaikan jawaban 
diminta mengangkat tangan terlebih dahulu. 

• Siswa menyampaikan jawabannya dengan 
percaya diri. 

• Siswa menjawab pertanyaan tersebut sesuai 
pengetahuannya. 

• Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa lain untuk memberikan tanggapan, 
menambahi jawaban, menyanggah, atau 
memberikan jawaban lain jika terdapat 
jawaban berbeda. 

• Guru mengapresiasi jawaban semua siswa. 

• Guru mengonhYmasi jawaban siswa dengan menjelaskan jenis materi dan 
komponen penyusun air sirop dan air kopi. 

• Selanjutnya, guru mengajak siswa menyimpulkan ciri-ciri campuran, baik 
campuran homogen maupun campuran heterogen. 

• Guru dapat meminta siswa membaca ciri-ciri tersebut pada buku siswa. 



| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi jenis 
materi jika disajikan suatu benda. 

- Siswa mampu mengidentifikasi 
komponen penyusun zat campuran, baik 
campuran homogen maupun campuran 
heterogen. 


- Siswa mampu menyimpulkan ciri-ciri zat 
campuran. 


Ayo Berdiskusi 



• Guru membacakan penjelasan pada buku 
siswa, lalu menjelaskan kembali dengan 
bahasanya sendiri. 




• Selanjutnya, guru meminta siswa membentuk kelompok yang terdiri atas 
3-4 anak. 


• Setiap kelompok diminta mencari contoh zat campuran. 


128 Buku Guru SD/Ml Kelas V 

























• Kemudian, zat campuran tersebut dndentifikasi komponen penyusun dan 
sifat campurannya. 

• Siswa menuliskan hasil diskusi kelompok dalam bentuk tabel seperti pada 
buku siswa. 

Catatan: '— 

• Guru berkeliling dan membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

• Guru juga mengamati sikap siswa saat melakukan diskusi kelompok. 

Catatan: '— 

• Eksplorasi: ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
infromasi. 

• Pengumpulan Data: Ajarkan siswa untuk terbiasa mengolah data. 

• Komunikasi: Ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulisan. 

• Selanjutnya, setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya di depan kelompok lain. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok lain untuk 
menanggapi dengan bertanya, menambahkan jawaban, atau memberi 
masukan. 

• Guru mengapresiasi dan mengonfirmasi jawaban siswa. 

• Siswa mengumpulkan hasil kerja kelompoknya kepada guru untuk dinilai. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mencari contoh zat campuran. 

- Siswa mampu mengi'denti'fikasi komponen penyusun dan sifat 
campuran. 

- Siswa mampu berdiskusi dengan anggota kelompoknya. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri untuk mengungkapkan pendapat dalam 
diskusi kelompok. 

- Siswa mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 
kelompok lain dengan percaya diri. 



• Guru memberikan pertanyaan pancingan agarsiswa mengingat kembali 
tentang pola lantai tarian, misalnya, "Apa saja pola lantai yang pernah 
kalian pelajari?" 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan 
tersebut dengan cara mengangkat tangan. 

• Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi 
jawaban temannya. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 129 


• Guru mengapresiasi dan mengonfirmasi 
jawaban siswa, bahwa terdapat empat pola 
lantai yang telah dipelajari, yaitu pola lantai 
vertikal, horisontal, diagonal, dan garis 
melengkung. 

• Selanjutnya, guru meminta siswa 
mengamati gambar gerakan tari pada buku 
siswa. 


Alternatif Kegiatan 

Guru dapat memutarkan video tari dan anak 
mengamati tiap gerakan yang dilakukan 
penari. 


• Guru meminta siswa mengamati pola lantai 
pada tarian tersebut. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyebutkan bentuk pola 
lantai tarian. 

- Siswa cermat dalam mengamati pola 
lantai tarian jika diperlihatkan suatu 
gerak tari. 

_ T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa telah mengamati gambar keempat 
gerak tarian pada buku siswa. 

• Guru mengajukan pertanyaan, "Bagaimana 
bentuk pola lantai pada keempat gerak tari 
pada gambar?" 




Catatan: 

Guru memoth/asi siswa agar cermat dalam 
mengamati gambar. 

• Siswa diminta menuliskan jawabannya pada selembar kertas. 

• Setelah selesai, siswa diminta menyampaikan jawabannya di depan teman 
sekelas. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menyampaikan 
jawabannya jika jawaban berbeda. 

• Guru mengapresiasi dan mengonfirmasi jawaban semua siswa. 


130 Buku Guru SD/Ml Kelas V 



















• Guru menjelaskan bahwa terdapat empat gerak tari yang diperlihatkan 
pada gambar. Pada gerak 1 menggunakan pola lantai vertikal. Pada 
gerak 2 menggunakan pola lantai diagonal. Pada gerak 3 menggunakan 
pola lantai garis melengkung. Pada gerak4 menggunakan pola lantai 
horizontal. 

• Selanjutnya, guru meminta siswa membentuk kelompok terdiri atas lima 
anak. 

• Setiap kelompok diminta berlatih memeragakan tarian tersebut. 

• Kemudian, setiap kelompok diminta memeragakan hasil berlatih menari di 
depan kelompok lain. 

• Guru megajarkan siswa untuk menghargai penampilan teman, misalnya 
dengan bertepuk tangan atau memberikan pujian. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki kecermatan dalam mengamati gambar. 

- Siswa mampu mengidentifikasi pola lantai tarian jika diperlihatkan 
suatu gerak tari. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri saat menyampaikan jawaban dan 
memeragakan gerak tari. 

- Siswa memiliki kekompakan saat melakukan gerak tari berkelompok. 

a o 


Ayo Mencoba 


• Siswa telah memahami pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, dan 
garis melengkung. Guru mengajak siswa ke ruang tari atau ruangan luas. 
Siswa diminta memperagakan keempat pola lantai secara bersama-sama 
dengan diikuti gerakan tangan dan kaki. 

• Selanjutnya, guru meminta siswa membuat variasi gerakan tangan, kaki, 
dan kepala dengan jenis pola lantai tarian sesuai pilihannya. 

Catatan: 

Guru memotivasi siswa bahwa kreativitas siswa menentukan penilaian. 

• Guru memberikan waktu kepada siswa untuk berlatih. 

• Selanjutnya, guru meminta siswa memperagakan gerakan hasil 
kreativitasnya di depan kelas dengan percaya diri. 

• Guru dan siswa mengapresiasi penampilan siswa yang tampil. 

Catatan: 

Guru selalu mengajarkan kepada siswa agarselalu menghargai penampilan 

siswa lain dengan cara memberikan pujian atau tepukan tangan. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 


131 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu memeragakan bentuk-bentuk pola lantai tari kreasi 
daerah. 

- Siswa memiliki kreativitas untuk membuat variasi gerak tari. 

- Siswa mampu menampilkan hasil kreativitasnya membuat variasi gerak 
tari dengan berani dan percaya diri. 

- Siswa mampu menghargai penampilan baik siswa lain. 



• Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa: Apa yang sudah kamu pelajari 
hari ini? Apakah kamu sudah memaharm semua kegiatan yang kamu 
lakukan hari ini? Adakah yang ingin kamu tanyakan kepada teman, bapak 
atau ibu guru terkait dengan materi yang kamu pelajari? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung secara lisan, misalnya dengan bertanya. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisis masing-masing siswa untuk 
mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai materi 
yang disampaikan pada pembelajaran ini, yaitu tentang iklan elektronik, 
zat tunggal dan zat campuran, serta pola lantai tari daerah. 


Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untuk menguki 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikapf 
materi. 

| Hasil yang Diharapkan 
- Siswa berani bertanya tentang materi 
pembelajaran yang belum dipahami. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



kmla ■mikal. Nwi/nnlel. dMjgnnat dan gam a 
loni pmjakan knmpat pr4o lonia tcn«tul. H. 
ilnn kali. Ou» K 





ut InkiAan upoyi Irlnp hnn bntelih m 

i nrang tua’ DKIuv*on Nrmmo orang 
ImmO iMmi pada kraak bmkul. 

Hosll Otskiisl 


Siswa mendiskusikan dengan kedua orang •» - - 

tua cara supaya tetap bisa berlatih menari 
tetapi tetap bisa membantu orang tua di 
hari minggu. 

Siswa menuliskan hasil diskusi pada kolom yang telah disediakan. 


132 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. 

- Siswa mampu berperilaku menunjukkan persatuan dan kesatuan 
melalui pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. 

- Siswa memiliki pengalaman berdiskusi bersama orang tuanya. 


Pemlaian 

Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang (S) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Mamenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mengetahui 
jenis-jenis iklan 
elektronik (iklan 
radio, iklan televisi, 
dan iklan intemet) 

■ Mengetahui 
karakteristik iklan 
televisi dan iklan 
intemet. 

■ Mampu 

membedakan iklan 
televisi dan iklan 
intemet. 

Memenuhi 2 dari 

3 dari kriteria 
yang ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memenuhi 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menemukan 
intormasi penting 
isi iklan baik 
televisi, maupun 
intemet dengan 
tepat. 

■ Mampu menuliskan 
kesimpulan isi iklan 
televisi dan intemet 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, efisien, 
serta menarik 
dalam keselumhan 
penulisan. 

■ Mampu 

mempresentasikan 
hasil kegiatan 
dengan bahasa 
yang santun, 
lantang, dan 
artikulasi jelas. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memehuni 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 133 











Rubrik Berdiskusi (Penilaian IPA) 

Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mengetahui 
pengertian dan 
jenis zat campuran. 

■ Mengetahui sifat 
atau ciri-ciri zat 
campuran. 

■ Mengetahui 
komponen 
penyusun 
campuran. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 1 dari 

3 kriteria yang 
ditetapkan. 

Tidak memenuhi 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

■ Mampu menuliskan 
minimal empat 
contoh zat 
campuran dengan 
tepat. 

■ Mampu 
mengidentifikasi 
komponen 
penyusun dari 
contoh zat 
campuran yang 
dipilih. 

■ Mampu 
menuliskan sifat 
zat campuranyang 
dipilih. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, efisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 


134 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Mencoba (Penilaian SBdP) 


Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Mengetahui 
keempat pola 
lantai berikut. 

■ vertikal 

■ horizontal 

■ diagonal 

■ garis melengkung 

Meengetahui 3 
dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

keenam kriteria 

berikut. 

■ Mampu 
memperagakan 
pola lantai tari 
kreasi daeah 
berjenis vertikal 
dengan tepat. 

■ Mampu 
memperagakan 
pola lantai tari 
kreasi daeah 
berjenis horizontal 
dengan tepat. 

■ Mampu 
memperagakan 
pola lantai tari 
kreasi daeah 
berjenis vertikal 
dengan tepat. 

■ Mampu 
memperagakan 
pola lantai tari 
kreasi daeah 
berjenis diagonal 
dengan tepat. 

■ Mampu 
memperagakan 
pola lantai tari 
kreasi daeah 
berjenis garis 
melengkung 
dengan tepat. 

■ Mampu membuat 
variasi gerak tari 
dengan tangan, 
kaki, dan kepala 
dengan indah. 

Memenuhi 4-5 
dari 6 kriteria 
yang ditetapkan. 

Memenuhi 2-3 
dari 6 kriteria 
yang ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 6 kriteria 
yang ditetapkan. 


Catatan: Perillaiari 
(pentkoran) dapat 
dilikat cohtokn/a pada 
Petnbelajaran 1 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 135 










Pemetaan Kompetensi Dasar 


PPKn 

1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 



SBdP 

3.3 Memahami pola lantai 
dalam tari kreasi daerah 

4.3 Mempraktikkan pola lantai 
pada gerak tari kreasi 
dearah 



3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual 


136 


Buku Guru SD/MI Kelas V 










Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar lukisan, siswa dapat 
mengidentiTikasi gambar benda isi iklan dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang iklan, siswa dapat 
menyimpulkan isi iklan dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang hidup rukun, siswa 
dapat menjelaskan cara menciptakan kerukunan saat di lingkungan 
rumah, sekolah, dan masyarakat secara tepat. 

4. Dengan kegiatan mengamati gambar tentang persatuan dan kesatuan, 
siswa dapat mengidentiTikasi perilaku yang mencerminkan persatuan dan 
kesatuan dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang hidup rukun, siswa 
dapat menuliskan manfaat hidup rukun dengan benar. 

6. Dengan kegiatan mengamati gambar tarian, siswa dapat mengidentiTikasi 
pola lantai tarian pada gambardengan tepat. 

7. Dengan kegiatan berkreasi menggabungkan pola lantai tarian daerah, 
siswa dapat membuat dan mempraktikkan pola lantai gerak tari secara 
berkelompok dengan baik. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar iklan, gambar peristiwa yang mencerminkan hidup rukun, dan video 
tari daerah di Indonesia. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus 
ide, gagasan, dan motivasi siswa. Siswa 
diminta membaca teks narasi buku siswa. 

Kemudian, guru mengajukan pertanyaan- 
pertanyaan berikut. 

1. Apa yang sedang dilakukan Udin? 

2. Apa gambaryang sedang dilukis Udin? 

3. Dari manakah tari Kecak berasal? 

• Siswa diminta untuk mengungkapkan pen- 
dapatnya secara percaya diri. 




Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 







Catatan: C. 

• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan menantang 
dengan pendekatan interaktit. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh pengetahuan siswa tentang kebudayaan Indonesia, iklan, 
dan hidup rukun. 

• Apresiasi semua jawaban siswa, termasuk jika ada jawaban yang aneh 
(nyeleneh). 


• Guru menjelaskan tentang penyajian isi iklan secara visual (penyajian 
kembali isi iklan elektronik dalam sebuah lukisan). 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki motivasi untuk belajar lebih jauh lagi. 

- Siswa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara baik, benar, 
dan efektif. 

- Siswa mampu menjelaskan tentang iklan. 

- Siswa mampu menjelaskan tentang penyajian isi iklan. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan 
percaya diri. 


Ayo Mengamati' 


• Siswa telah mampu menjelaskan tentang 
penyajian isi iklan melalui lukisan. 

Kemudian, siswa mengamati gambar lukisan 
pada buku siswa. 

• Setelah mengamati gambar iklan, siswa 
membaca teks materi di bawah gambar 
pada buku siswa. 

• Guru mengajak siswa berdiskusi secara 
klasikal mengenai penyajian iklan secara 
visual, tertulis, dan lisan. Siswa juga diminta 
untuk menyebutkan contohnya. 

• Pada akhir diskusi, Guru memberikan pe- 
negasan materi penyajian isi iklan secara 
visual, tertulis, dan lisan. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan secara visual. 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan secara tertulis. 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan secara lisan. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan 
percaya diri. 



138 Buku Guru SD/Ml Kelas V 








T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa telah memahami penyajian isi iklan 
secara visual, tertulis, dan lisan. Kemudian, 
siswa memilih salah satu iklan dari televisi. 


Alternatif Kegiatan 

Guru dapat menayangkan video iklan 
produk-produk yang biasa tayang di televisi. 
Video dapat di peroleh dari internet. 


• Setelah menonton iklan , siswa menggambar 
benda-benda yang terdapat dalam iklan. 

Selanjutnya, siswa membuat kesimpulan tertulis mengenai iklan yang 
dipilihnya pada selembar kertas. 

• Setelah selesai, siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas secara 
bergantian. 



Alternatif Kegiatan 

Siswa diajak untuk berdiskusi secara klasikal. Siswa dapat 
mengungkapkan pendapatnya terkait iklan (gambar benda yang 
terdapat pada iklan dan kesimpulan isi iklan) yang telah diamati. Siswa 
lain dapat menyanggah atau memberikan pendapat nya. Pada kegiatan 
ini, guru dapat menjadi moderator atau menunjuk siswa lain. 


Catatan: 

Guru mengonfirmasi dan mengapresiasi semua jawaban siswa. 

• Siswa membuat iklan sederhana mengenai pariwisata di Indonesia. 
Setelah selesai, hasilnya dikumpulkan kepada Bapak/lbu Guru. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan televisi. 

- Siswa mampu menjelaskan isi tentang penyajian iklan melalui gambar. 

- Siswa mampu mengidentifikasi benda-benda yang muncul dalam iklan. 

- Siswa mampu menggambar benda-benda yang muncul dalam iklan. 

- Siswa mampu menuliskan kesimpulan isi iklan. 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya secara tertulis. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 

- Siswa mampu membuat iklan sederhana mengenai pariwisata di 
Indonesia. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 139 












T 




• Guru membaca teks narasi pada buku siswa. 


Teks ini digunakan untuk menjembatani ma- 


teri sebelumnya dengan materi selanjutnya. 



Guru juga dapat menambahkan penjelasan 


lain terkait dengan materi pembelajaran. 

• Pada kegiatan Ayo, Berlatih, siswa men- 
dengarkan penjelasan Guru tentang hidup 
rukun. Kemudian, siswa menjawab soal 
terkait hidup rukun yang terdapat pada Buku 
Siswa. 

• Siswa menuliskan jawabannya pada kolom 
yang telah tersedia. 


Alternatif Kegiatan 

Siswa diajak untuk berdiskusi secara klasikal. Beberapa siswa dapat 
membacakan hasil jawabannya di depan teman sekelas. Siswa lain 
dapat menyanggah atau mengungkapkan pendapatnya. Pada kegiatan 
ini, guru dapat menjadi moderator atau menunjuk siswa lain. 


Catatan: '— 

Guru mengkontirmasi dan mengapresiasi semua jawaban siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui pengertian hidup rukun. 

- Siswa mampu menjelaskan cara menciptakan kerukunan saat di rumah, 
di sekolah, dan di masyarakat. 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya 



secara tertulis dan lisan. 


- Siswa mampu mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas secara mandiri dan 
tanggung jawab. 




• Siswa telah memahami pegertian hidup 
rukun. Kemudian, siswa mengamati gambar 
terkait hidup rukun. Kemudian, siswa 
mengidentifikasi gambarsesuai soal yang 
terdapat pada Buku Siswa. 



140 Buku Guru SD/Ml Kelas V 






















Altematif Kegiatan 

Siswa diajak untuk berdiskusi secara klasikal. Beberapa siswa dapat 
membacakan hasil jawabannya di depan teman sekelas. Siswa lain 
dapat menyanggah atau mengungkapkan pendapatnya. Pada kegiatan 
ini, guru dapat menjadi moderator atau menunjuk siswa lain. 


Catatan: 

Guru mengkontirmasi dan mengapresiasi semua jawaban siswa. 


• Guru menambahkan penjelasan terkait 
materi hidup rukun dan contohnya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui perilaku dalam kehi- 
dupan sehari-hari yang mencerminkan 
hidup rukun. 

- Siswa mampu mengidentifikasi perilaku 
hidup rukun . 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya 
secara tertulis dan lisan. 

T 


Ayo Berlatih ^ 




116 


• Siswa menjawab pertanyaan pada Buku Siswa terkait perilaku hidup rukun 
dan manfaat hidup rukun. 

• Kemudian, siswa menuliskan jawabannya pada kolom yang telah 
disediakan. 


• Kemudian, siswa mengumpulkan hasilnya kepada Bapak/lbu Guru. 


Alternatif Kegiatan 

Siswa diajak untuk berdiskusi secara klasikal. Beberapa siswa dapat 
membacakan hasil jawabannya di depan teman sekelas. Siswa lain 
dapat menyanggah atau mengungkapkan pendapatnya. Pada kegiatan 
ini, guru dapat menjadi moderator atau menunjuk siswa lain. 


Catatan: C 

Guru mengkonfirmasi dan mengapresiasi semua jawaban siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui perilaku hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 141 














- Siswa mampu menuliskan manfaat hidup 
rukun. 

- Siswa mampu mengerjakan dan 
menyelesaikan tugas secara mandiri dan 
bertanggung kawab. 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya 
secara tertulis. 

• Guru mengajak siswa untuk mengingat 
kembali gerakan tari Kecak yang telah 
dipelajari sebelumnya. Kemudian, Guru 
menjelaskan mengenai pola lantai pada tari 
Kecak. 



C*i i* I 



• Pada kegiatan Ayo, Berlatih, siswa diajak untuk 
mengamati gerak tari yang terdapat pada Buku 
Siswa. Siswa menghafalkan gerakdan pola 
lantai tari yang terdapat pada Buku Siswa. Guru 
dapat mengajak siswa ke aula atau ruangan 
luar untuk mempraktikkan gerak tari. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memahami gerak dan pola lantai 
tari kecak. 

- Siswa mampu mempraktikkan gerakdan 
pola lantai suatu tari. 

- Siswa mampu mengerjakan dan 
menyelesaikan tugas secara mandiri dan 
bertanggung kawab. 



• Siswa telah memahami berbagai gerak dan 
pola lantai sebuah tarian. Siswa diajak untuk 
berkreasi menggabungkan pola lantai tari 
daerah. Kemudian, siswa mempraktikkan 
hasil kreasi pola lantai secara berkelompok. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menggabungkan pola lantai 
tari daerah. 

- Siswa mampu mempraktikkan hasil kreasi 
pola lantai secara berkelompok. 







142 Buku Guru SD/Ml Kelas V 



















o° 

• Berdasarkan pernyataan pada buku siswa: Apa yang sudah kamu pelajari 
hari ini? Apakah kamu sudah memaharm semua kegiatan yang kamu 
lakukan hari ini? Adakah yang ingin kamu tanyakan kepada teman, bapak 
atau ibu guru terkait dengan materi yang kamu pelajari? Ayo, bertanyalah 
untuk kemajuan dirimu. 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masmg-masmg siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran hari ini. 

Catatan: '— 

• Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikapsiswa setelah mempelajari 
materi. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyajikan isi iklan secara visual. 

- Siswa mampu menjelaskan perilaku hidup rukun dan mantaat hidup 
rukun. 

- Siswa mampu mempraktikkan dan berkreasi membuat gerakdan pola 
lantai tari. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara tertulis atau lisan. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa berdiskusi dengan kedua orang tua tentang kegiatan yang 
mencermikan persatuan dan kesatuan yang telah dilakukan keluarga 
di rumah. Selain itu, juga mendiskusikan tentang kegiatan yang 
mencermmkan persatuan dan kesatuan yang sering dilakukan anggota 
keluarga di lingkungan masyarakat. 

• Siswa menuliskan hasil diskusi pada kolom yang telah disediakan. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 143 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki pengalaman berdiskusi bersama orang tuanya. 

- Siswa mampu menuliskan kegiatan yang mencermikan persatuan dan 
kesatuan yang keluarmu telah dilakukan di rumah. 

- Siswa mampu menceritakan kegiatan yang mencerminkan persatuan 
dan kesatuan yang sering dilakukan anggota keluarga di lingkungan 
masyarakat. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. 


Pemlaian 


Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa lndonesia) 

Berilah tanda centang (^) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

Kriteria berikut. 

• Mengetahui 
pengertian dan ciri- 
ciri iklan. 

• Mengetahui benda- 
benda yang muncul 
dalam iklan. 

■ Mengetahui isi 
iklan. 

Memenuhi 2 dari 

3 dari kriteria 
yang ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memenuhi 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

Kriteria berikut. 

■ Mampu 
mengidentitikasi 
iklan. 

• Mampu 
mengidentitikasi 
benda-benda yang 
muncul dalam 
iklan. 

■ Mampu 
menggambar 
benda-benda yang 
muncul dalam 
iklan. 

■ Mampu 

menuliskan isi iklan 
menggunakan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benardigunakan 
dengan etisien 
dan menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


144 Buku Guru SD/Ml Kelas V 











Rubrik Berlatih (Pemiaian PPKn) 

Berilah tanda centang (/') pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

Memenuhi 2 dari 

Hanya memenuhi 

Tidak memenuhi 


Kriteria berikut. 

3 dari kriteria 

1 dari 3 kriteria 

semua kriteria 


■ Mengetahui 
pengertian hidup 
rukun. 

■ Mengetahui contoh 
perilaku hidup rkun 
dalam kehidupan 
sehari-hari. 

■ Mengetahui 
mantaat hidup 
rukun 

yang ditetapkan. 

yang ditetapkan. 

yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

Memenuhi 3 

Memenuhi 2 

Memenuhi 1 


Kriteria berikut. 

kriteria dari 4 

kriteria dari 4 

kriteria dari 4 


■ Mampu 

kriteria yang 

kriteria yang 

kriteria yang 


mengidentitikasi 
perilaku hidup 
rukun dalam 
kegiatan sehari- 
hari. 

■ Mampu menuliskan 
pendapat terkait 
perilaku hidup 
rukun dalam 
kehidupan sehari- 
hari. 

■ Mampu menuliskan 
mantaat hidup 
rukun. 

■ Menggunakan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benardigunakan 
dengan etisien 
dan menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

telah ditentukan. 

telah ditentukan. 

telah ditentukan. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 145 










Rubrik Berkreasi (Penilaian SBdP) 

Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

Kriteria berikut. 

• Mengetahui gerak 
tari. 

■ Mengetahui pola 
lantai. 

• Mengetahui gerak 
dan pola lantai 
tarian daerah. 

Memenuhi 2 dari 

3 dari kriteria 
yang ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memenuhi 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

Kriteria berikut. 

• Mampu 
mempraktikkan 
gerak tarian 
daerah. 

• Mampu 
mempraktikkan 
pola lantai tarian 
daerah. 

• Mampu 
menggabungkan 
pola lantai tarian 
daerah yang telah 
diketahui. 

■ Mampu 
mempraktikkan 
gabungan pola 
lantai tarian 
daerah yang telah 
diketahui. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Catatan: Penilaian 
(pentkoran) dapat 
dilihat cohtokh/a pada 
Pet™b>elajarar\ 1 


146 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Jurnal penilatin $ifaa per Subteiwa ihi btSa 
cltgunakaK Sebagai data uhtuk pehgttiah 
rapor akadeimik SHwa per SeimeSttr. Dari dat& 
pehcapaiah $ifaa per $ubtci™a ihi, guru elapat 
inelibat dah i^ehgukur pehcapaiah koimpetthSi 
Mooa dah imeimberikah uimpah balik ysthg 
koh$trukti{ berclatarkah clata pehilaiah autthtik 



Contoh pemlaian lam sebagai berikut. 


PENILAIAN 

A. Teknik Pemlaian 

• Penilaian Sikap: kerja sama, peduli, komunikatif 

• Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis 

• Penilaian Keterampilan: Uji unjuk kerja 

B. Bentuk lnstrumen Pemlaian 

1. Sikap 


Contoh kolom penilaian sikap sebagai berikut. 

Berilah tanda centang (/) pada kolom yang sesuai dengan sikap masing- 
masing siswa. 


No. 

Nama Siswa 

Sikap 

Kerja sama 

Peduli 

KomumkatiT 

Belum 

Tampak 

Tampak 

Menonjol 

Belum 

Tampak 

Tampak 

Menonjol 

Belum 

Tampak 

Tampak 

Menonjol 

1 . 











2. 











3. 











dst. 













Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonorm 




























2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaaan 
pada buku siswa. 

Contoh Format Penilaian 


No. 

Nama Siswa 

Hasil Penilaian Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Aspek 3 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

1 . 








2. 








3. 








4. 








5. 








6. 








7. 








8. 








9. 








10. 








11. 








12. 








13. 








14. 








15. 








16. 








17. 








18. 








19. 








20. 









Keterangan: 

Contoh keterangan untuk isian pada kolom aspek sebagai berikut. 

1. Aspek 1: Menjelaskan pengertian gaya dan gerak. 

2. Aspek 2: Menunjukkan pengaruh gaya terhadap gerak 

3. Aspek 3: menjelaskan perbedaan gaya dan gerak 


Buku Guru SD/MI Kelas V 
































3. Keterampilan 

Penilaian uji unjuk kerja 
Contoh Rubrik Membuat Laporan 


Kompetensi: 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

lsi dan 

Pengetahuan: 

lsi laporan 
lengkap, 
menunjukkan 
pengetahuan 
penulis yang 
menyeluruh atas 
materi yang 
diringkas. 

Keseluruhan 
laporan dibuat 
dengan baik, 
lengkapdan dapat 
memberikan 
intormasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca, 
serta disajikan 
dengan menarik. 

Keseluruhan 
laporan dibuat 
dengan baik, 
lengkapdan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Sebagian besar 
laporan dibuat 
dengan baik 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Hanya sebagian 
kecil laporan 
dibuat dengan 
baik, lengkap 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Penggunaan 

Bahasa 

Indonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
laporan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Slkap: Laporan 
dibuat dengan 
cermat dan teliti, 
sesuai dengan 
tenggat waktu 
dan batasan 
materi yang 
ditugaskan. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan, 
disertai juga 
dengan kreatihtas 
dalam bekerja 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang sangat baik 
dan terpuji. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang sangat baik. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang masih 
dapat terus 
ditingkatkan. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang masih harus 
terus diperbaiki. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Laporan dibuat 
dengan benar, 
sistematis dan 
jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan hasil 
penulisan laporan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 
kelas. 

Keseluruhan hasil 
penulisan laporan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
laporan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan laporan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 



Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 













Contoh Format Penilalan Sikap 


JURNAL SIKAP RELIGI (K1 1) 


NAMA SEKOLAH 
KELAS/SEMESTER 
TAHUN PELAJARAN 


No. 

TANGGAL 

NAMA PESERTA 

DIDIK 

CATATAN GURU 

BUTIR SIKAP 

1 . 

17/100/201g 

ibrak tVn 

Mengajak Shalat 
berjaimaab 

Ketaatari berlbadab 

2. 





3. 




































Sikap Spiritual: 


1. Ketaatan beribadah. 

2. Berperilaku syukur. 

3. Berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. 

4. Toleransi beragama. 


Mengetahui .,. 

Kepala Sekolah Guru Kelas 


NIP. 




NIP. 


150 


Buku Guru SD/MI Kelas V 


























Contoh Pemlaicm Akhlr Subtema 


JURNAL PENILAIAN SISWA PER SUBTEMA 


Nama Siswa 
Kelas 
Tema 
Sub Tema 


Sikap 

Menerima dan 
menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya. 

Dlisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa 
yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha 
pengembangan untuk mencapai kompetensi yang 
ditetapkan pada kelas yang diikutinya. 

Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun,peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga,teman, dan 
guru. 

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa 
yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha 
pengembangan untuk mencapai kompetensi yang 
ditetapkan pada kelas yang diikutinya. 

Pengetahuan 

Memahami 
pengetahuan 
faktual dengan 
cara mengamati 
(mendengar, melihat, 
membaca) dan 
menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu 
tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan keglatannya, serta 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah 
dan di Sekolah. 

Kompetensi 

1 

2 

3 

4 


























Keterampilan 

Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang 
jelas dan logis, dalam 
karya yang estetis, 
dalam gerakan yang 
mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 

Kompetensi 

1 

2 

3 

4 
































Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 


151 
































Subtema 3 

Manusia dan Benda d \ Lingkungannya 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


Bahasa Indonesia 

3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual. 


IPS 


3.3 Menganalisis peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 

4.3 Menyajikan hasil 
analisis tentang peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 


r 


1 

r s 

i 

ubtem 

3 

a 1 

J 

L 


1 



J 


1PA 

3.9 Mengelompokkan 
materi dalam kehidupan 
sehari-hari berdasarkan 
komponen penyusunnya 
(zat tunggal dan 
campuran) 

4.9 Melaporkan hasil 
pengamatan sifat-sifat 
campuran dan komponen 
penyusunnya dalam 
kehidupan sehari-hari 


PPKn 

1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 


Buku Guru SD/MI Kelas V 



















KEGIATAN PEM3ELAJARAN 


KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 


1. Menyebutkan isi paparan iklan media cetak 
secara lisan. 

2. Membaca tentang iklan. 

3. Mengelompokkan benda-benda ke dalam 
unsur-unsur atau senyawa yang tepat. 


Sikap 

• Rasa ingin tahu tinggi, Percaya diri dan 
Bekerja sama 

Pengetahuan 

• Iklan, unsur dan senyawa. 

Keterampilan 

• Mengomunikasikan 


1. Mengamati gambar iklan di media cetak. 

2. Mengidentifikasikan zat campuran homogen 
dan heterogen di lingkungan sekitar. 

3. Percobaan mengklasifikasikan jenis 
campuran. 

4. Berdiskusi mengenai keragaman karya seni 
rupa daerah. 


Sikap 

• Percaya diri, bekerja sama, dan 
bertanggung jawab 

Pengetahuan 

• Iklan media cetak, zat campuran homogen 
dan heterogen, seni rupa daerah. 

Keterampilan 

• Mengidentifikasikan dan 
mengomunikasikan 


1. Mengamati iklan dan menjelaskan isi iklan. 

2. Berdiskusi mengenai perilaku persatuan dan 
kesatuan dalam masyarakat. 

3. Membaca teks tentang persatuan dan 
kesatuan. 

4. Membuat peta pikiran mengenai pengaruh 
kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan 
masyarakat. 

5. Berdiskusi tentang kegiatan ekonomi. 


Sikap 

• Rasa ingin tahu, Percaya diri, bekerja sama, 
toleransi, dan bertanggung jawab. 

Pengetahuan 

• Isi Iklan, perilaku menunjukkan persatuan 
dan kesatuan, pengaruh kegiatan ekonomi 
terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Keterampilan 

• Mengidentifikasi dan mengomunikasikan. 


1. Mengamati iklan dan menyimpulkan 
informasi isi iklan. 

2. Membaca teks materi tentang kerukunan 
hidup bermasyarakat dan berbangsa. 

3. Mengidentifikasi usaha-usaha yang dilakukan 
pemimpin bangsa dalam membina kerukunan 
hidup bermasyarakat dan berbangsa. 

4. Bermain peran tentang pentingnya 
menjunjung tinggi rasa persatuan dan 
kesatuan. 

5. Berdiskusi tentang jenis pekerjaan atau 
usaha yang dilakukan oleh masyarakat terkait 
kegiatan ekonomi. 


Sikap 

• Rasa ingin tahu, percaya diri, kerja sama, 
toleransi, dan bertanggung jawab. 

Pengetahuan 

• Informasi dalam Iklan, kerukunan hidup 
bermasyarakat dan berbangsa, jenis 
pekerjaan terkait dengan kegiatan 
ekonomi. 

Keterampilan 

• Bermain peran, berdiskusi, 
mengomunikasikan, mengidentifikasikan. 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 













1. Membaca teks mengenai iklan elektronik 

2. Mengidentifikasi alat dan bahan, serta 

3 langkah-langkah membuat kain batik 

jumputan 

3. Berlatih membuat kain batik jumputan, siswa 
dapat 

~ membuat kreasi batik jumputan berkreasi 
membuat rancangan kain batik jumputan, 

~ percobaan membuat larutan untuk 
mencelup kain dalam proses pembuatan 
batik jumputan, 

~ membuat laporan sederhana berdasarkan 
pengamatan mengenai cara membuat 
larutan untuk mencelup kain batik 
jumputan, dan 

~ mempresentasikan laporan hasil 
percobaannya. 

Sikap 

• Toleransi, Rasa ingin tahu, dan bertanggung 
jawab. 

Pengetahuan 

• lklan elektronik, karya seni rupa (Kain batik 
jumputan), cara membuat larutan. 

Keterampilan 

• Mengidentifikasikan, mengomunikasikan, 
menggambar. 

, 1. Mengamati gambar iklan. 

^ 2. Menjelaskan isi iklan pada gambar. 

3. Berdiskusi tentang kerukunan hidup. 

4. Membaca teks "Mengenal Batik lndonesia. 

5. Berkreasi membuat batik jumputan. 

Sikap 

• Percaya diri, kreatif, dan bertanggung 
jawab. 

Pengetahuan 

• Karya benda tiga dimensi, tokoh dalam teks 
cerita fiksi. 

Keterampilan 

• Mengidentifikasikan, mengomunikasikan, 
membuat karya. 


Buku Guru SD/MI Kelas V 









Pemetaan Kompetensi Dasar 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 


155 











Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menyebutkan isi 
teks paparan iklan media cetaksecara lisan dengan percaya diri. 

2. Dengan kegiatan membaca materi mengenai iklan, siswa dapat 
mengidentiTikasikan pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan bentuk-bentuk iklan. 

3. Dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar tentang iklan dalam 
media cetak, siswa dapat menyebutkan tujuan iklan, bentuk iklan, dan 
kesimpulan isi teks paparan iklan dalam media cetakdengan benar. 

4. Dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai zat tunggal, siswa dapat 
mengelompokkan benda-benda kedalam unsuratau senyawa dengan 
tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Alat tulis (misalnya, pensil dan pulpen), teks bacaan mengenai zat tunggal 
dan campuran, serta iklan dari berbagai media cetak. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Siswa membaca tulisan pada awal pembelajaran di buku siswa. 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa dengan mengajukan pertanyaan. 

1. Apakah kamu pernah melihat iklan dalam koran atau media cetak 
lainnya? 

2. Iklan apa yang pernah kamu lihat? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya 
diri. 

Catatan: '— 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pratest dan merangsang keingintahuan 
siswa mengenai iklan dalam media cetak. Dengan demikian, kegiatan 
awal pembelajaran ini dilakukan secara menarikdan interaktit. 



• Secara mandiri siswa diminta untuk mengamati gambar iklan pada buku 
siswa. 

Catatan: 

Pada kegiatan mengamati, guru menstimulus siswa agar cermat dalam 
mengamati gambar iklan. 



Buku Guru SD/MI Kelas V 




• Guru menstimulus daya analisis siswa 
melalui pertanyaan seperti tercantum pada 
buku siswa sebagaiberikut. 

1. Produk apa yang ditawarkan dalam iklan 
tersebut? 

2. Apa saja yang terdapat dalam iklan 
tersebut? 

3. Bagaimana kesimpulanmu tentang isi 
teks paparan iklan tersebut? 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
untuk menyampaikan jawaban pertanyaan 
di depan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk menyampaikan 
jawaban pertanyaan dengan percaya diri. 

• Siswa diajak berdiskusi untuk mengambil 
kesimpulan mengenai isi iklan. 



| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat menyebutkan iklan yang pernah dilihat dalam koran atau 
media cetak lainnya dengan percaya diri. 

- Siswa dapat menyampaikan secara percaya diri mengenai isi iklan. 

- Siswa dapat menyimpulkan isi teks paparan iklan. 


Ayo Membaca 



• Secara mandiri siswa diminta untuk membaca teks bacaan mengenai 
iklan. 


• Guru menjelaskan kepada siswa mengenai pengertian iklan, tujuan iklan, 
ciri-ciri iklan, dan bentuk iklan. 


• Siswa mengamati contoh iklan baris dan 
iklan kolom pada buku siswa. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa 
dengan mengajukan pertanyaan: Apa iklan 
yang pernah kamu lihat? 

• Siswa mengemukakan pendapatnya 
mengenai iklan yang pernah dilihat dengan 
percaya diri. 

• Guru meminta siswa untuk mencari satu 
contoh iklan dalam media cetak. 




4. tnfn*mott toOeng tmktk 

V Mmorik »hokrrni raiwi. 


tktari tan (aitu iU>n krr* (1 


■t% taia. «ton wn dtwtmt tgt >Uan 


Cin-an Iklan bom>wtu 


4. Xt«jgiOfi klan bam tlOntgtaOt dcnoan gantor uturan *«* aon tidak 

V Dttcngkopt dmgn mm wlrpon pm*** wttuk iltltuUuigi panU». 

L. Iritnk mnyjunuio iUnlrati graTn- 



122 




Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 


157 

























Catatan: ^— 

Guru dapat mengarahkan siswa untuk mencari contoh iklan dalam 
media cetak di perpustakaan sekolah. Selama kegiatan berlangsung, 
Guru berkeliling memandu siswa yang mengalarm kesulitan. 


• Siswa mengidentitikasi tujuan iklan, ciri-ciri iklan, dan bentuk iklan yang 
diperoleh dari media cetak. 

• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengungkapkan 
jawabannya mengenai tujuan iklan, ciri-ciri iklan, dan bentuk iklan yang 
diperoleh dari media cetak di depan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk menyampaikan pendapatnya dengan percaya 
diri. 


• Guru mengapresiasi jawaban siswa. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyampaikan tujuan 
iklan, ciri-ciri iklan, dan bentuk iklan 
yang diperoleh dari media cetak dengan 
percaya diri. 

- Siswa memiliki pemahaman mendalam 
mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan 
bentuk iklan. 

- Siswa mampu mengidentifikasi tujuan 
iklan, ciri-ciri iklan, dan bentuk iklan yang 
diperoleh dari media cetak. 

T 


Ayo Berlatih ^ 




• Siswa telah mengetahui pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan bentuk iklan. 
Selanjutnya, secara mandiri siswa diminta untuk mengamati iklan di 
media cetak pada buku siswa. Kemudian, siswa menjawab pertanyaan 
berdasarkan iklan pada media cetak. 

• Secara mandiri, siswa mengamati iklan di media cetak pada buku siswa. 

• Setelah membaca dan mengamati iklan, siswa menjawab pertanyaan pada 
buku siswa berdasarkan iklan. 


Alternatif jawaban 

1. Maksud dan tujuan iklan pada buku adalah untuk menghimbau 

masyarakat menjaga kesegaran udara di tempat umum, tempat kerja, 
dalam rumah, dan tempat ibadah. Caranya dengan tidak merokok di 
tempat-tempat tersebut. 


158 Buku Guru SD/Ml Kelas V 















2. Jika dimuat dalam surat kabar, iklan tersebut termasuk bentuk iklan 
kolom. 

3. Kesimpulan isi teks paparan iklan pada buku siswa adalah mengenai 
himbauan untuk menciptakan udara segar di tempat umum, tempat 
kerja, dalam rumah, dan tempat ibadah dengan tidak merokok. 


• Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu siswa 
yang mengalami kesulitan. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan 
jawaban pertanyaan di depan teman-teman. 

• Guru mengajak siswa mengambil kesimpulan mengenai jawaban 
pertanyaan bersama-sama. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat menyampaikan jawaban pertanyaan mengenai tujuan iklan, 
bentuk iklan, dan kesimpulan isi teks paparan iklan dengan percaya diri. 

- Siswa mampu mengamati dan 
mengidentifikasi isi iklan dengan cermat 
dan tepat. 

- Siswa memiliki pengetahuan mendalam 
mengenai tujuan iklan, bentuk iklan, dan 
kesimpulan isi teks paparan iklan. 

- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/ 
menuangkan data/informasi yang didapat 
secara tertulis. 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus 
ide, gagasan, dan motivasi siswa dengan 
membacakan dan menjelaskan narasi pada 
buku siswa. 

• Guru mengajak siswa untuk mengingat 
kembali materi mengenai zat tunggal dan 
campuran yang telah dipelajari di subtema 1 
dan subtema 2. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa dengan mengajukan pertanyaan. 

1. Masih ingatkah kamu mengenai zat tunggal dan campuran? 

2. Apa yang dimaksud dengan zat tunggal dan campuran? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya 
diri. 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 159 











Catatan: C. 

• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan menantang 
dengan pendekatan interaktit. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh pemahaman siswa mengenai zat tunggal dan campuran. 

• Apresiasi semua jawaban siswa dengan baik. 

• Siswa membaca teks materi mengenai zat tunggal dan campuran. 


Alternatif kegiatan membaca: 

• Altematif 1 

Guru memberikan waktu selama 10-15 menit dan siswa diminta 
membaca dalam hati. 

• Altematif 2 

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk membacakan bacaan 
tersebut dan meminta siswa lain menyimak. 

• Altematif 3 

Bacaan tersebut dibaca secara bergantian dan bersambung oleh 
seluruh siswa. 


• Guru memberi penjelasan mengenai zat tunggal dan campuran. 

• Guru meminta siswa menyebutkan contoh zat tunggal dan campuran di 
lingkungan sekitar. 

• Siswa menyampaikan pendapatnya dengan percaya diri. 

• Guru mengapresiasi jawaban siswa. 


T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa telah memahami tentang zat tunggal. 
Selanjutnya, siswa diminta melengkapi tabel 
penggolongan unsurdan senyawa. 

• Guru mengarahkan siswa untuk mencari 
informasi mengenai zat tunggal yang belum 
diketahui dari berbagai sumber, misalnya 
buku dan internet. 





Buku Guru SD/Ml Kelas V 



























Jawaban sebagai berikut. 


No. 

Nama Zat 

Unsur 

Senyawa 

1 . 

Air 


V 

2. 

Tembaga 

y 


3. 

Gula 



4. 

Perak 

V 


5. 

Garam 



6. 

Hidrogen 

V 


7. 

Besi 

V 


8. 

Asam cuka 



9. 

Oksigen 

V 


10. 

Emas 

V 



• Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu siswa 
yang mengalami kesulitan. 

• Siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan jawabannya di depan guru 
dan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan jawabannya secara percaya 
diri. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai zat tunggal dan 
campuran. 

- Siswa mampu menyebutkan contoh zat tunggal dancampuran di 
lingkungan sekitar dengan percaya diri. 

- Siswa mampu mengidentifikasi zat tunggal dan campuran di lingkungan 
sekitar. 


Siswa dapat mencari tahu dari berbagai sumber mengenai zat tunggal. 
Siswa dapat mengelompokkan benda-benda ke dalam unsur atau 
senyawa. 


Ayo Renungkan 


* V > 11 / 

?t 


• Secara mandiri, siswa diminta untuk merenungkan kegunaan benda- 
benda atau materi yang berada di sekitar, baik itu materi yang termasuk 
zat tunggal (unsur dan senyawa), maupun materi yang tergolong 
campuran. 

• Siswa menuliskan hasil perenungan dalam buku tugas. 

• Siswa mengumpulkan hasil renungan kepada guru untuk dinilai. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 161 
















• Guru mengidentifikasi dan menganalisis jawaban masmg-masmg siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran yang dilakukan. 


Catatan: C. 

• Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikapsiswa setelah mempelajari 
materi. 


| Hasil yang Diharapkan 


- Siswa memahami materi mengenai zat 
tunggal dan campuran dengan baik. 


- Siswa dapat menemukan manfaat benda- 
benda atau materi yang berada di sekitar, 
baik itu materi yang termasuk zat tunggal 
(unsur dan senyawa), maupun materi 
yang tergolong campuran. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa mencermati bahan-bahan yang 
digunakan ibu untuk memasak. 

• Siswa bertanya jawab dengan ibu mengenai 
fungsi bahan-bahan yang digunakan dalam 
masakan. 



• Siswa mengelompokkan bahan-bahan yang digunakan dalam masakan ke 
dalam zat tunggal atau campuran. 

• Siswa menuliskan hasil pengamatan pada selembar kertas. 

• Siswa mengemukakan hasil pengamatannya di depan Guru dan teman- 
teman. 


• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan hasil pengamatannya secara 
percaya diri. 

• Guru menekankan kepada siswa untuk membiasakan membantu ibu 
menyiapkan makanan di rumah. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu berkomunikasi dengan orang tua. 

- Siswa mampu mengelompokkan bahan-bahan yang digunakan dalam 
masakan ke dalam zat tunggal atau campuran. 

- Siswa mampu mengomunikasikan hasil pengamatan dengan percaya diri. 


162 Buku Guru SD/Ml Kelas V 




















Penilaian 

Rubrik Mengamati (Penilaian Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan: 
Iklan dalam 
media cetak. 

■ Menyebutkan 
tujuan iklan dalam 
media cetak 
dengan tepat dan 
rinci. 

■ Menyebutkan 
bentuk iklan 
dalam media cetak 
dengan tepat dan 
rinci. 

■ Menyebutkan 
kesimpulan isi 
teks paparan iklan 
dengan tepat dan 
rinci. 

■ Menyebutkan 
tujuan iklan dalam 
media cetak 
dengan tepat. 

■ Menyebutkan 
bentuk iklan 
dalam media cetak 
dengan tepat. 

■ Menyebutkan 
kesimpulan isi 
teks paparan iklan 
dengan tepat. 

• Menyebutkan 
tujuan iklan dalam 
media cetak 
dengan kurang 
tepat. 

• Menyebutkan 
bentuk iklan 
dalam media cetak 
dengan kurang 
tepat. 

■ Menyebutkan 
kesimpulan isi 
teks paparan iklan 
dengan kurang 
tepat. 

■ Belum dapat 
menyebutkan 
tujuan iklan dalam 
media cetak 
dengan tepat. 

■ Belum dapat 
menyebutkan 
bentuk iklan 
dalam media cetak 
dengan tepat. 

• Belum dapat 
menyebutkan 
kesimpulan isi 
teks paparan iklan 
dengan tepat. 

Keterampilan: 

Penulisan Hasil 
identitikasi 
ditulis dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


Rubrik Berlatih (IPA) 

Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan: 

Penggolongan 
unsur dan 
senyawa. 

Mampu 

menggolongkan 
semua zat pada 
tabel ke dalam 

unsur atau 
senyawa dengan 
tepat. 

Mampu 

menggolongkan 
75°/o zat pada 
tabel ke dalam 

unsur atau 
senyawa dengan 
tepat. 

Mampu 

menggolongkan 
50°/o zat pada 
tabel ke dalam 

unsur atau 
senyawa dengan 
tepat. 

Mampu 

menggolongkan 
25°/o zat pada 
tabel ke dalam 

unsur atau 
senyawa dengan 
tepat. 

Keterampilan 
Penulisan: Hasil 
identifikasi 
ditulis dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 163 


















Pemetaan Kompetensi Dasar 




Buku Guru SD/MI Kelas V 













Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan di media cetak, siswa dapat 
mengidentifikasi unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa iklan yang 
diperoleh dari media cetak dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan mengerjakan latihan tentang iklan di media cetak, siswa 
dapat menyebutkan unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan 
dalam pembuatan iklan di media cetak, serta menyajikan hasil kesimpulan 
isi teks paparan iklan media cetak secara visual dengan benar. 

3. Dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai campuran homogen 
dan heterogen, siswa dapat mengidentifikasi campuran homogen dan 
heterogen di lingkungan sekitar dengan benar. 

4. Dengan kegiatan mencoba mengklasifikasikan jenis campuran berbagai 
benda, siswa dapat membuat laporan sederhana berdasarkan hasil 
pengamatan tentang sifat-sifat zat campuran dan komponen penyusunnya 
secara tepat. 

5. Dengan kegiatan membaca materi mengenai karya seni rupa daerah, 
siswa dapat memahami karya seni rupa daerah serta mengetahui contoh 
karya seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi. 

6. Dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai karya seni rupa daerah, 
siswa dapat menyebutkan karya seni rupa yang berasal dari daerahnya 
dengan benar. 

7. Dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai karya seni rupa daerah, 
siswa dapat menyebutkan ciri-ciri, fungsi, jenis, dan contoh karya seni 
rupa daerah dengan tepat. 

8. Dengan kegiatan berdiskusi mengenai keragaman karya seni rupa daerah 
di lndonesia, siswa dapat mengetahui cara menyikapi keragaman karya 
seni rupa daerah di Indonesia dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Alat tulis, alat dan bahan percobaan campuran homogen dan heterogen, 

contoh karya seni rupa daerah dari berbagai sumber, serta contoh iklan dari 

media cetak. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Siswa membaca buku siswa. 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa dengan mengajukan pertanyaan. 

1. Apa yang dimaksud dengan iklan? 

2. Apakah kamu pernah melihat iklan dalam koran atau media cetak 
lainnya? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya 
diri. 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 




Catatan: 


Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pra-test dan merangsang keingintahuan 
siswa mengenai iklan di media cetak. Dengan demikian, kegiatan awal 
pembelajaran ini dilakukan secara menarik dan interaktit. 


Ayo Mengamati 


O 


• Secara mandiri siswa diminta untuk 

mengamati iklan media cetak di buku siswa. 



• Guru mengajak siswa untuk mengingat 
kembali materi mengenai iklan yang telah 
dipelajari sebelumnya. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa 
dengan mengajukan pertanyaan: Apa 
pendapatmu mengenai unsurdalam iklan 
media cetak tersebut? Apa ciri bahasa 
yang digunakan dalam iklan media cetak 
tersebut? 



H09. Hu tde bciongl m l wtoloti lidok kjpa |do brtpanilon dmgon oye*i don 
tmryo. SCMmpoi di wdnioh. Cdo Moio> moigrnoi iUm Edo don timon 


Podi prmbohown imcang Jdon ««tidimnyo. kamu irtoh mmgnohui tmlong 
pm^rrlion ikkm,ori<m Jdan.don bmlid-timtuk dion di mrtlio crtak 


• Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 
mengenai unsur-unsur iklan dan ciri-ciri 
bahasa yang digunakan dalam pembuatan 
iklan di media cetak. 



• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengungkapkan 
jawabannya mengenai unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa iklan yang 
diperoleh dari media cetak di depan teman-teman. 

• Guru meminta siswa menyampaikan pendapatnya dengan percaya diri. 

• Guru mengapresiasi jawaban siswa. 


| Hasil yang Diharapkan 


- Siswa mampu menyampaikan pendapat- 
nya mengenai unsur-unsur iklan dan 
ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam 
pembuatan iklan di media cetakdengan 
percaya diri. 

- Siswa mampu mengidentifikasi unsur- 
unsur iklan dan ciri-ciri bahasa iklan yang 
diperoleh dari media cetak. 


Ayo Berdiskusi' 



• Secara berkelompok, siswa diminta untuk 
mendiskusikan mengenai unsur-unsur iklan 
dalam media cetak. 



166 Buku Guru SD/Ml Kelas V 





















• Siswa membentuk kelompok terdiri atas lima anak. 

• Siswa mendiskusikan unsur-unsur iklan pada buku siswa secara 
berkelompok. 

Catatan: '— 

Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mencari intormasi 
mengenai unsur-unsur iklan dari berbagai sumber. Misalnya, siswa dapat 
membaca dari buku-buku di perpustakaan sekolah, atau mengakses 
intormasi dari internet. 

• Siswa menuliskan hasil diskusi mengenai unsur-unsur iklan di media cetak 
dalam kolom yang disediakan pada buku siswa. 

• Selanjutnya, jawaban dari tiap kelompok didiskusikan bersama kelompok 
lain. 


Catatan: '— 

Dalam diskusi kelas, guru dapat bertindak sebagai moderator atau 
menunjuk salah satu siswa menjadi moderator. 

• Guru memberikan kesimpulan mengenai unsur-unsur iklan dalam media 
cetak. 

• Guru memberikan penjelasan kepada siswa mengenai ciri-ciri bahasa iklan 
dalam media cetak 


T 


[ Ayo Berlatih 





• Siswa telah mengetahui unsur-unsur 
iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan 
dalam pembuatan iklan di media cetak. 
Selanjutnya, secara mandiri siswa diminta 
untuk mengamati iklan baris pada buku 
siswa. Kemudian, siswa menjawab 
pertanyaan berdasarkan iklan tersebut. 

• Secara mandiri, siswa mengamati iklan baris 
pada buku siswa. 

• Setelah membaca dan mengamati iklan, 
siswa menjawab pertanyaan pada buku 
siswa berdasarkan iklan. 



i JO 


Alternatit jawaban 

1. Unsur yang terdapat pada iklan baris tersebut adalah teks. 

2. Ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan baris, yaitu menggunakan 
bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 

3. Berikut gambar tentang kesimpulan isi teks paparan iklan. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 167 

















• Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu siswa 
yang mengalami kesulitan. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan 
jawaban pertanyaan di depan teman-teman. 

• Guru mengajak siswa mengambil kesimpulan mengenai jawaban 
pertanyaan bersama-sama. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat menyampaikan jawaban pertanyaan mengenai unsur-unsur 
iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan di 
media cetakdengan percaya diri. 

- Siswa mampu mengamati dan mengidentifikasi isi iklan dengan cermat 
dan tepat. 

- Siswa mampu membuat gambar (visual) mengenai kesimpulan isi teks 
paparan iklan dalam media cetak. 

- Siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai unsur-unsur iklan 
dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan di media 
cetak. 

- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/menuangkan data/informasi 
yang didapat secara visual. 


T 


Ayo Berlatih 


• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa dengan membacakan dan menjelaskan narasi pada buku siswa. 

• Guru mengajak siswa untuk mengingat kembali materi mengenai 
campuran yang telah dipelajari di subtema 1 dan subtema 2. 


• Guru menstimulus daya analisis siswa 
dengan mengajukan pertanyaan. 

1. Masih ingatkah kamu mengenai 
campuran? 

2. Apa yang dimaksud dengan campuran? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan 
pendapatnya secara percaya diri. 


tuai dmgan <vr. vwt lu»m rr»ir*«VHy' *op* tvMufc 



trlrtti dibahcn Sai Imttd. 


<•»4 

4 4j*ioan«i(i«coria<nir||iila.G<4atem>>npu>4CflVuniai>FnoanaMw«imo9a 
canipuran oMom gnla dmjor ar Imr^nk rmuli Orrali dniam f«I ini gido 

tctraraow "no <><ioan krnnuA rwiipican apokuii imraNm M«i? 


Catatan: 

• Guru membangun suasana belajaryang men\ 
menantang dengan pendekatan interaktif. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai med 
seberapa jauh pemahaman siswa mengenai c 



• Apresiasi semua jawaban siswa dengan baik. 


ui 


• Pada kegiatan Ayo, Berlatih, siswa 

mengerjakan soal latihan mengenai berbagai macam campuran. 


168 Buku Guru SD/Ml Kelas V 












( -\ 

Jawaban sebagai berlkut. 

1. Gula tercampur rata dengan air. Campuran antara gula dengan air 
termasukcampuran homogen. Campuran homogen juga disebutdengan 
larutan. Jadi dalam larutan gula tersebut terdapat dua penyusun larutan, 
yaitu air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut. 

2. Campuran antara pasirdengan air termasuk campuran heterogen. Pasir 
tidak dapat larut dengan sempurna dalam air. Campuran heterogen 
adalah campuran yang zat-zat penyusunnya bercampur secara tidak 
merata dan campuran ini tiap-tiap bagian tidak sama susunannya . 


• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengungkapkan 
pendapatnya mengenai jawaban soal di depan teman-teman. 

• Siswa menyampaikan pendapatnya mengenai jawaban soal dengan 
percaya diri. 

• Guru mengapresiasi jawaban siswa. 

• Guru memberikan kesimpulan mengenai jawaban soal latihan serta 
memberikan penjelasan mengenai campuran homogen dan campuran 
heterogen. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyebutkan contoh campuran homogen dan heterogen 
di lingkungan sekitar dengan percaya diri. 

- Siswa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai campuran 
homogen dan heterogen. 

- Siswa mampu mengidentifikasi campuran homogen dan heterogen di 
lingkungan sekitar. 

CSo 


Ayo Mencoba 


• Siswa telah memahami materi mengenai campuran. Selanjutnya, siswa 
diajak untuk melakukan percobaan untuk mengetahui tentang campuran 
heterogen dan campuran homogen. 

• Langkah percobaan dilakukan secara berkelompok. 

• Siswa menyiapkan alat dan bahan percobaan yang diperlukan. 




Hindart peimtltkan 
kelohnpole dehgan cara 
i^enunjuk. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 169 



Catatan: C. 

Dalam kegiatan ini Bapak/lbu Guru berkedudukan sebagai fasilitator peserta 
didik. Bapak/lbu Guru menjelaskan tugas dan langkah percobaan yang harus 
dikerjakan peserta didik. Bapak/lbu Guru dapat membmnbing peserta didikdalam 
melakukan percobaan ini dan memberikan penjelasan tentang sistematika 
laporan yang harus dibuat oleh peserta didik. Sebagai pegangan Bapak/lbu Guru, 
berikut contoh laporan hasil percobaan yang dapat dilakukan siswa. 

Laporan Hasil Percobaan 

Campuran Homogen atau Campuran Heterogen 

1. Tujuan 

Menentukan jenis campuran beberapa zat/benda. 

2. Alat dan Bahan 

4 buah gelas, 4 buah sendok, air, minyak goreng, tanah, pasir, garam, dan susu 
bubuk. 

3. Langkah-langkah percobaan 

• Menyiapkan 4 buah gelas beserta 4 buah sendok 

- Gelas 1 diisi dengan airdan minyak, kemudian diaduk menggunakan sendok. 

- Gelas 2 diisi dengan tanah dan pasir, diaduk menggunakan sendok. 

- Gelas 3 diisi dengan air dan garam, diaduk menggunakan sendok. 

- Gelas 4 diisi dengan air dan susu bubuk, diaduk menggunakan sendok. 

• Mengamati keempat campuran tersebut, kemudian menentukan campuran dalam 
masing-masing gelas termasuk campuran heterogen atau homogen. 

• Mencatat hasil pengamatan ke dalam tabel. 

4. Data Pengamatan 


No. 

Keterangan 

Tercampur Rata 
(Jernih) Tidak 
Tercampur Rata 
(Keruh) 

Campuran 

Heterogen/ 

Campuran 

Homogen 

1. 

Gelas 1, air dan minyak 

Tidak Tercampur Rata 

Campuran Heterogen 

2. 

Gelas 2, tanah dan pasir 

Tidak Tercampur Rata 

Campuran Heterogen 

3. 

Gelas 3, air dan garam 

Tercampur Rata 

Campuran Heterogen 

4. 

Gelas 4, air dan susu bubuk 

Tidak Tercampur Rata 

Campuran Heterogen 


5. Kesimpulan 

Terdapat dua jenis campuran dalam percobaan yang telah dilakukan, yaitu campuran 
heterogen yang terdiri atas campuran air dan minyak, campuran tanah dan pasir, 
serta campuran airdan susu, dan campuran homogen,yaitu campuran airdan garam. 


• Setelah selesai melakukan langkah percobaan, siswa menuliskan laporan 
hasil percobaan. Laporan hasil percobaan berisi alat dan bahan, langkah 
percobaan, serta kesimpulan hasil percobaan. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 
laporan hasil percobaan mengenai campuran homogen dan heterogen di 
depan guru dan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk mempresentasikan laporannya secara percaya 
diri. 


170 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki semangat dalam melakukan percobaan untuk 
mengetahui tentang campuran homogen dan heterogen. 

- Siswa dapat menganalisis campuran homogen dan heterogen melalui 
percobaan. 

- Siswa mermliki keterampilan dan percaya diri dalam menyampaikan 
laporan hasil percobaan mengenai campuran homogen dan heterogen 
di depan guru dan teman-teman. 

- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/menuangkan data/informasi 
yang didapat secara tertulis. 


Ayo Membaca 



• Secara mandiri siswa diminta untuk 

membaca teks bacaan mengenai karya seni 
rupa daerah. 


Alternatif kegiatan membaca: 

• Altematif 1 

Guru memberikan waktu selama 10-15 
menit dan siswa diminta membaca dalam 
hati. 

• Altematif 2 

Guru memberi kesempatan kepada siswa 
untuk membacakan bacaan tersebut dan 
meminta siswa lain menyimak. 

• Altematif 3 

Bacaan tersebut dibaca secara bergantian 
dan bersambung oleh seluruh siswa. 



• Guru memberi penjelasan mengenai karya seni rupa daerah. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu membaca dengan baik. 

- Siswa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai karya seni rupa 
daerah. 

- Siswa mengetahui contoh karya seni rupa dua dimensi. 

- Siswa mengetahui contoh karya seni rupa tiga dimensi. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 


171 












T 




• Guru menstimulus daya analisis siswa 
dengan mengajukan pertanyaan seperti 
tertulis dalam buku siswa. Selanjutnya, siswa 
diminta menuliskan jawaban pertanyaan 
dalam kotak di buku siswa. 



• Guru menciptakan suasana demokratis 
sehingga siswa dapat memperoleh informasi 


tentang karya seni rupa tradisional dari 
daerahnya, baik melalui buku, internet, 
wawancara, atau sumber lainnya. 

• Guru memberi kesempatan kepada 

, , , , • - • 'i ■■ - - • iu 

siswa untuk menyampaikan pendapatnya 
mengenai karya seni rupa tradisional yang 
ada di daerahnya. 

• Siswa mengemukakan pendapatnya mengenai karya seni rupa tradisional 
di daerahnya dengan percaya diri. 

• Guru meminta siswa untuk membaca teks materi mengenai ciri-ciri, 
fungsi, dan jenis karya seni rupa daerah. 

• Guru meminta siswa mengidentifikasi ciri-ciri, fungsi, dan jenis karya seni 
rupa daerah berdasarkan contoh yang diperoleh. 

• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengungkapkan 
jawabannya mengenai ciri-ciri, fungsi, dan jenis karya seni rupa daerah 
berdasarkan contoh yang diperoleh di depan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk menyampaikan pendapatnya dengan percaya 
diri. 

• Guru mengapresiasi jawaban siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyampaikan ciri-ciri, fungsi, dan jenis karya seni rupa 
daerah dengan percaya diri. 

- Siswa memiliki pemahaman mendalam mengenai ciri-ciri, fungsi, dan 
jenis karya seni rupa daerah. 

- Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri, fungsi, dan jenis karya seni rupa 
daerah berdasarkan contoh. 

• Guru mengajak siswa untuk mengingat kembali materi mengenai karya 
seni rupa daerah. 

• Pada kegiatan Ayo, Berlatih, siswa telah memahami tentang karya seni 
rupa daerah. Selanjutnya, siswa diminta menjawab pertanyaan mengenai 
karya seni rupa daerah. 

• Guru mengarahkan siswa untuk mencari informasi mengenai karya seni 
rupa daerah yang belum diketahui dari berbagai sumber, misalnya buku 
dan internet. 


172 Buku Guru SD/Ml Kelas V 












Altematif jawaban sebagai berikut. 

1. Jenis karya seni rupa daerah di Indonesia, yaitu seni rupa murni dan 
seni rupa terapan. 

2. Berikut ciri-ciri umum karya seni rupa daerah. 

a. Bersifat kedaerahan. 

b. Dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. 

c. Corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau 
geografi suatu daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional 
masyarakat setempat. 

3. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi dua, yaitu 
seni murni dan seni terapan. 

4. Tiga contoh seni rupa terapan, yaitu batik, ukiran kayu, dan gerabah. 

5. Fungsi karya seni rupa daerah dibagi menjadi dua. 

a. Fungsi individual 

Sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi dan 
mencerminkan segala sesuatu baik suka, duka , marah, cita-cita, 
pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan dan juga teknikyang 
tercerminkan melalui karya seni. 

b. Fungsi sosial 

• Sebagai media pendidikan 

• Sebagai media hiburan ( refreshing ) 

• Sebagai media komunikasi 

• Sebagai media keagamaan 


• Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu siswa 
yang mengalami kesulitan. 

• Siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan jawabannya di depan guru 
dan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan jawabannya secara percaya 
diri. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki pemahaman yang 
mendalam mengenai karya seni rupa 
daerah. 

- Siswa dapat mencari tahu dari berbagai 
sumber mengenai karya seni rupa daerah. 


Ayo Berdiskusi 



• Siswa membaca narasi pada buku siswa. 

• Siswa membentuk kelompok. Selanjutnya, 
siswa diajakmendiskusikan pertanyaan me- 
ngenai keragaman karya seni rupa daerah di 
Indonesia seperti tertulis pada buku siswa. 



Kar>a «rm n«pa donali di «00901 brmgom. %rltap domah mntti 

lo>o «rni 1ang ad don Um «rtwiggo ItnbnJo dan ijooali Inin. Mioi ilari 
tcr. r.iunngkrt anyomon. griolnli. t«o»l UiOT. don patuf*g 

rupo Oorrah mmrMtlt» krWiyoon butknti mamrua- (nha tdnu dnJuntlon 
Imcna krOmptfarai. Apa yang Intn kohon kabikon ilmgan liarrroirrio 
■ogom «cnl rupo dorrati di kndanrtio? Mmgopa drmAian'TUU«tali Na«( dKiutl 
doiom knOom bmkut 

taparon Hnsil Diikusi 


156 *uknVi»=V'-«Jt«^n* 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 173 









Fokus kegiatan: 

1. Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi berbagai sumber untuk 
menemukan informasi mengenai keragaman karya seni rupa daerah di 
lndonesia dan cara menyikapinya. 

2. Pengumpulan Data: ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data menjadi sebuah informasi yang berguna melalui konsep pelaporan 
tertulis. 

3. Komunikasi: Fasilitasi sebuah diskusi kelas di mana siswa 
mengomunikasikan hasil pencariannya. 


• Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu siswa- 

siswa yang mengalarm kesulitan. 

Catatan: '— 

Diskusi dilakukan secara berkelompok. Hindari pemilihan kelompok 
dengan cara menunjuk. Setiap anggota kelompok mencari intormasi 
mengenai keragaman karya seni rupa daerah di Indonesia dan 
cara menyikapinya. Setelah siswa mengumpulkan intormasi yang 
diperoleh, siswa diminta mendiskusikan intormasi yang diperoleh. 
Siswa menuliskan kesimpulan hasil diskusi dalam kotakdi buku siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui cara menyikapi keragaman karya seni rupa daerah di 
lndonesia. 

- Siswa memiliki kemampuan bekerja sama dalam kelompok dengan 
mengembangkan sikap saling menghargai pendapat, tugas, dan peran 
masmg-masmg anggota kelompok. 

- Siswa memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan 
orang lain. 



• Secara mandiri siswa diminta untuk merenungkan pertanyaan berikut: Apa 
saja yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Apa manfaat pembelajaran 
hari ini untuk kamu? 

• Siswa menuliskan hasil perenungan pada kolom di buku siswa. 

• Siswa mengumpulkan hasil renungan kepada guru untuk dinilai. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisis jawaban masing-masing siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran yang dilakukan. 


174 Buku Guru SD/Ml Kelas V 





Catatan: '— 

• Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada akth/itas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari 
materi. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memahami materi mengenai unsur-unsur iklan dan ciri-ciri 
bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan di media cetak. 

- Siswa memahami materi mengenai campuran homogen dan heterogen. 

- Siswa memahami materi mengenai karya seni rupa daerah dengan baik. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 


• Siswa mengamati baju-baju batikyang dimiliki oleh orang tua siswa. 

• Siswa berdiskusi dengan orang tua mengenai jawaban pertanyaan berikut: 
Apakah yang mempengaruhi perbedaan motif setiap kain batik?Adakah 
ciri khas motif kain batikyang membedakan antara satu daerah dengan 
daerah lain? 

• Siswa berdiskusi dengan orang tua mengenai ciri khas kain batik dari 
beberapa daerah. 

• Siswa menuliskan hasil diskusi pada tabel 
seperti tercantum di buku siswa. 

• Siswa mengemukakan hasil diskusi dengan 
orang tua dan disampaikan di depan Guru 
dan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan 
hasil diskusi secara percaya diri. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu berkomunikasi melalui 
diskusi dengan orang tua. 

- Siswa mampu mengidentifikasi ciri khas 
kain batik dari beberapa daerah. 

- Siswa mampu mengomunikasikan hasil 
diskusi dengan orang tua dengan percaya 
diri. 



Wjj yanj v«loli komu prloyjn po4o han m'7 Apo iwWmi prmbrtapvtjn 
hari tni wluk imul rala tuiiiim So%d rmunpanmu padn tmihjt. 


Munt Btnuajan 


lotoo prrttolikan hnpj hnl* yang drmlA> atrh nrang lumi tralunya ada 
Krtmgaw bmtuk dan malif dan bctirigpo tiyu balUi ynng tnui orang 
luaroi Apnkali yong mntmgmiii p n t nla m mntd vtiop kain batJit Moidi 

dor<al> loln’ Dnkuuton dmgjn nranj tuomo tmoong cir. Mkh bat» dorl 
hrtmapa Aau di. ndnlum podo knkm bmkut. 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 175 


















Penilaian 


Rubrik Diskusi (Penilaian Bahasa Indonesia) 

Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan: 
lklan dalam 
media cetak. 

Menyebutkan 
unsur-unsur iklan 
dalam media 
cetak dengan 
tepat dan rinci. 

Menyebutkan 
unsur-unsur iklan 
dalam media 
cetak dengan 
tepat. 

Menyebutkan 
unsur-unsur iklan 
dalam media 
cetak dengan 
kurang tepat. 

Belum dapat 
menyebutkan 
unsur-unsur iklan 
dalam media 
cetak dengan 
tepat. 

Keterampilan 
Komunikasi: 
Penyampaian 
hasil diskusi 
mengenai unsur- 
unsur iklan dalam 
media cetak. 

Menyampaikan 
hasil diskusi 
mengenai unsur- 
unsur iklan dalam 
media cetak 
dengan percaya 
diri, jelas, dan 
lengkap di depan 
guru dan teman- 
teman. 

Menyampaikan 
hasil diskusi 
mengenai unsur- 
unsur iklan dalam 
media cetak 
dengan percaya 
diri dan jelas di 
depan guru dan 
teman-teman. 

Menyampaikan 
hasil diskusi 
mengenai unsur- 
unsur iklan dalam 
media cetak 
dengan kurang 
percaya diri dan 
kurang jelas di 
depan guru dan 
teman-teman. 

Tidak dapat 
menyampaikan 
hasil diskusi 
mengenai unsur- 
unsur iklan dalam 
media cetak 
dengan percaya 
diri dan jelas di 
depan guru dan 
teman-teman. 


Rubrik Mencoba (Penilaian 1PA) 


Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan: 

Campuran 
homogen dan 
heterogen. 

■ Melakukan 
percobaan 
mengenai 
campuran 
homogen dan 
heterogen dengan 
tepat dan cermat. 

■ Menyimpulkan 
campuran 
homogen dan 
heterogen 
berdasarkan 
percobaan dengan 
tepat dan rinci. 

■ Melakukan 
percobaan 
mengenai 
campuran 
homogen dan 
heterogen dengan 
tepat. 

• Menyimpulkan 
campuran 
homogen dan 
heterogen 
berdasarkan 
percobaan dengan 
tepat. 

■ Melakukan 
percobaan 
mengenai 
campuran 
homogen dan 
heterogen dengan 
kurang tepat. 

■ Menyimpulkan 
campuran 
homogen dan 
heterogen 
berdasarkan 
percobaan dengan 
kurang tepat. 

■ Belum dapat 
melakukan 
percobaan 
mengenai 
campuran 
homogen dan 
heterogen dengan 
tepat. 

■ Belum dapat 
menyimpulkan 
campuran 
homogen dan 
heterogen 
berdasarkan 
percobaan dengan 
tepat. 

Keterampilan 

Komunikasi: 

Penyampaian 
hasil percobaan 
campuran 
homogen dan 
heterogen. 

Mempresentasikan 
hasil percobaan 
campuran 
homogen dan 
heterogen 
dengan percaya 
diri, jelas, dan 
lengkap di depan 
guru dan teman- 
teman. 

Mempresentasikan 
hasil percobaan 
campuran 
homogen dan 
heterogen 
dengan percaya 
diri dan jelas di 
depan guru dan 
teman-teman. 

Mempresentasikan 
hasil percobaan 
campuran 
homogen dan 
heterogen 
dengan kurang 
percaya diri dan 
kurang jelas di 
depan guru dan 
teman-teman. 

Tidak dapat 
mempresentasikan 
hasil percobaan 
campuran 
homogen dan 
heterogen 
dengan percaya 
diri dan jelas di 
depan guru dan 
teman-teman. 


176 Buku Guru SD/Ml Kelas V 


















Rubrik Berlatih (Penilaian SBdP) 

Berilah tanda centang (^) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan: 

Karya seni rupa 
daerah. 

Memenuhi semua 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menyebutkan 
jenis karya seni 
rupa daerah di 
Indonesia. 

■ Mampu 
menyebutkan ciri- 
ciri umum karya 
seni mpa daerah. 

■ Mampu 
menyebutkan 
macam seni mpa 
berdasar jenisnya. 

■ Mampu 
menyebutkan 
contoh seni mpa 
terapan. 

■ Mampu 
menyebutkan 
fungsi karya seni 
rupa daerah. 

Memenuhi 4 
dari 5 kriteria 
tersebut. 

Memenuhi 3 
dari 5 kriteria 
tersebut. 

Memenuhi 2 
dari 5 kriteria 
tersebut. 

Keterampilan: 

Penulisan hasil 
identifikasi 
ditulis dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


Catatan: Pehllalah 
(pehtkorah) dapat 
dilikat cohtokh/a pada 
Peinbelajarah 1 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 177 










Pemetaan Kompetensi Dasar 


PPKn 



1.4 


2.4 


3.4 


4.4 


Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 
Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 


3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual, 


1PS 


3.3 Menganalisis peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 

4.3 Menyajikan hasil 
analisis tentang peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 


78 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 












Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati iklan pada majalah, siswa dapat 
menjelaskan isi iklan dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan membaca tentang teks materi tentang iklan, siswa dapat 
menjelaskan jenis-jenis iklan berdasarkan isinya dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan berlatih menjawab soal, siswa dapat menunjukkan dan 
menuliskan jenis iklan dan informasi penting yang terdapat dalam iklan 
dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan berdiskusi tentang perilaku yang mengindahkan 
persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, siswa dapat mengidentiTikasi 
perilaku yang mengindahkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat 
dan akibatnya dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan membaca tentang teks materi tentang persatuan dan 
kesatuan, siswa dapat mengetahui akibat yang timbul dari tidak adanya 
persatuan dan kesatuan dengan tepat. 

6. Dengan kegiatan berlatih menjawab soal, siswa dapat menuliskan makna 
persatuan dan kesatuan serta akibat dari tidak mengutamakan persatuan 
dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara 
dengan tepat. 

7. Dengan kegiatan membaca teks tentang kegiatan ekonomi, siswa dapat 
menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi dan jenis-jenis kegiatan 
ekonomi dengan tepat. 

8. Dengan kegiatan mencoba membuat peta pikiran tentang pengaruh kegiat- 
an ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, siswa dapat mengetahui 
pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 

9. Dengan kegiatan berdiskusi tentang kegiatan ekonomi, siswa dapat 
menuliskan akibat jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik dan 
pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

• Alat tulis (misalnya, pensil dan pulpen), 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan moth/asi 
siswa dengan pertanyaan panduan yang ada di buku siswa. 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya 
diri. 

1. Apa kamu pernah melihat iklan di surat kabar? 

2. Apa saja iklan yang pernah kamu lihat? 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 




Catatan: 

• Guru membangun suasana belajar yang 
menyenangkan dan menantang dengan 
pendekatan interaktit. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai 
media untuk mengetahui seberapa jauh 
pengetahuan siswa tentang daerah 
tempat tinggalnya, iklan, dan nilai 
persatuan dan kesatuan. 

• Apresiasi semua jawaban siswa, 
termasuk jika ada jawaban yang tidak 
biasa ( nyeleneh ). 

| Hasil yang Diharapkan 
- Siswa memiliki motivasi untuk belajar 
lebih jauh lagi. 



Mlnggo pogl. I «Jo vr<klr^ Solomon drpon 

mmohnto yang lolo* T<bo tibo doumg penjtial koran 
langganan oyc*»TfO mnUnkan karan podo ula. 

tdo imwHna koran motul don cneUhalnyo teUkn Mhrtjrt 
dnrraltkan vo4a nwl-rr^, urrila iHaoo pngi iim Wnh Urpnii 



- Siswa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara baik, benar, 
dan efektif. 


- Siswa mampu menyebutkan iklan dalam surat kabaryang pernah 
dilihatnya. 


Ayo Mengamati' 


• Siswa mengamati gambardan membaca narasi pada buku siswa. 

• Siswa mengamati gambar iklan. Kemudian, siswa menjelaskan isi iklan 
sesuai gambar. Siswa menuliskan jawabannya pada kolom yang tersedia 
pada buku siswa. 


Isi Iklan pada buku siswa 

Iklan tersebut berisi tentang penawaran sebuah produk pasta 
gigi bermerk "Gigident". Pasta gigi tersebut berfungsi mengurangi 
rasa ngilu pada gigi hanya dalam selang waktu 30 menit setelah 
pemakaian. Pasta gigi tersebut juga melindungi gigi agar bebas dari 
rasa ngilu lebih lama. 

| Guru bisa mengembangkan sendiri jawabannya. 


Catatan: 

Guru mengonfirmasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 


180 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










ron Micko tndanno di irtotoli bctertipo Itorl yaog la 
Irrwtui mnntdai rrraang JJan <b mrdia rrldt lUan aj 
dMMlEda» 


Ayo Mcngomoli 


PatMtHum iUan yang diMrat Edo poda kuranl 


• Setelah itu, Guru dapat mengajak siswa 
untuk melakukan diskusi secara klasikal 
untuk membahas jawaban siswa. Guru 
dapat meminta beberapa siswa untuk 
membacakan jawabannya di depan teman 
sekelas. Siswa lain dapat menyanggah atau 
menambahkan jawaban siswa lain. Dalam 
kegiatan ini Guru dapat berperan sebagai 
moderator. 

• Pada akhir kegiatan diskusi Guru mengajak 
siswa untuk menyimpulkan jawaban siswa 
dan menegaskan kembali terkait materi 
iklan. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menggali informasi dari 
gambaryang ia amati. 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan sesuai gambar. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara tertulis dan lisan 
dengan percaya diri. 



bi ikian di a«B 




Ayo Membaca 



• Guru membacakan narasi pada buku siswa. Narasi ini dapat digunakan 
sebagai jembatan untuk menyambungkan dengan materi sebelumnya. 
Guru juga dapat menjelaskan materi tambahan yang akan dibahas 
selanjutnya. 

• Siswa membaca teks materi iklan berdasarkan isinya. 


Alternatif Kegiatan Membaca 

1. Alternatif 1 

Siswa diminta membaca dalam hati 
(senyap). Guru memberikan waktu selama 
3-5 menit kepada siswa untuk membaca 
dan memahami isi bacaan. Kemudian, 
siswa diajak bertanya jawab mengenai 
teks yang telah ia baca. 

2. Alternatif 2 

Siswa diminta membaca dalam hati 
(senyap). Guru memberikan waktu selama 
3-5 menit kepada siswa untuk membaca 
dan memahami isi bacaan. Kemudian, 
siswa diminta untuk menjelaskan kembali 
isi teks yang telah ia baca. 


i-J 

Ukl Irtnai rnnmi-litMI kamn. Bnuwi a +rgrra mmyrralitoan knran 
icrwtaii poda rtyohrryn don trmtaii ke latoran tda ba y g i » n w o crk ititon 
lutammi Snpi <rtnm •~*rtah »n. I dr> ramnri krdu don Inn/jn, knrudien 
meraiiu >u>ng lrtop<in<i u inrlan|uUran Inteiaa Irnrtong mmo< <Uon 
yong brtnapa trari krbrlumnyo lrW> ia prlaian * wWdt. hfa «imd» mnlrrl 
lUan yarag <*ipria|Ori Ido vrton»*riya 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 


181 



























3. Alternatif 3 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. 

Siswa lain diminta untuk menyimak. Kemudian, siswa diminta untuk 
bertanya jika terdapat materi yang belum jelas. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui jenis iklan berdasarkan 
isinya 

- Siswa mengetahuicontoh iklan 
berdasarkan isinya. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapat- 
nya secara lisan dengan percaya diri. 

T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa telah memahami jenis iklan 
berdasarkan isinya. Siswa mengamati 
gambar iklan pada buku siswa. 

• Kemudian, siswa mengidentifikasi jenis iklan 
dan informasi penting dalam gambar iklan 
yang telah diamati. 

• Siswa menuliskan jawabannya pada kolom 
yang disediakan pada buku siswa. 


Altematif Jawaban: 

1. Iklan pada buku siswa termasuk iklan 
layanan masyarakat. 

2. Berikut informasi-informasi penting yang 
terdapat dalam iklan. 

• Mengajak masyarakat untuk menjaga 
persatuan dan kesatuan. 

• Masyarakat juga dihimbau untuk 
hindari sesuatu yang dapat 
memmbulkan hilangnya rasa persatuan 
dan kesatuan. 





iM. 





| Guru bisa mengembangkan sendiri jawabannya. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengidentifikasi iklan berdasarkan isinya. 

- Siswa mampu mengidentifikasi dan menuliskan informasi-informasi 
yang terdapat dalam iklan. 


182 Buku Guru SD/Ml Kelas V 































- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya secara tertulis. 


Ayo Berdiskusi 



• Guru membacakan narasi pada buku siswa. Narasi ini dapat digunakan 
sebagai jembatan untuk menyambungkan dengan materi sebelumnya. 
Guru juga dapat menjelaskan materi tambahan yang akan dibahas 
selanjutnya. 

• Pada kegiatan Ayo, Berdiskusi, siswa membentuk kelompok terdiri atas 
3-4 siswa. 


Altematif Pembentukan Kelompok 

1. Guru memilih beberapa siswa (disesuaikan dengan jumlah siswa 
dalam satu kelas) untuk menjadi ketua kelompok. Selanjutnya, siswa 
tersebut memilih tiga orang untuk menjadi anggota kelompoknya. 

2. Pembentukan kelompok dilakukan dengan sistem pengundian. 


• Siswa mendiskusikan peristiwa-peristiwa yang tidak mengindahkan 
persatuan dan kesatuan yang terjadi di masyarakat. Siswa juga 
mendiskusikan akibat yang terjadi dari peristiwa-peristiwa tersebut. 

• Kemudian, siswa membuat laporan hasil diskusi dan 
mempresentasikannya di depan teman sekelas. 


Alternatif Kegiatan 
Guru dapat mengajak siswa untuk 
mendiskusikan hasil jawaban secara 
klasikal. Guru meminta salah satu kelompok 
untuk membacakan jawabannya, kelompok 
lain dapat menyanggah atau menambahkan 
terkait materi diskusi. 


Catatan: '— 

• Guru mengontirmasi dan mengapresiasi 
setiap jawaban siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 
- Siswa mampu mengidentifikasi peristiwa- 
peristiwa yang tidak mengindahkan 
persatuan dan kesatuan yang terjadi di 
masyarakat 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 183 

















- Siswa mampu mengidentifikasi akibat pe- 
ristiwa-peristiwa yang tidak mengindah- 
kan persatuan dan kesatuan yang terjadi 
di masyarakat 

- Siswa mampu membuat laporan 
berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan. 

- Siswa mampu bekerja sama mengerjakan 
dan menyelesaikan tugas secara 
kelompok 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya 
secara lisan dengan percaya diri. 


Ayo Membaca 



• Siswa teks materi tentang persatuan dan 
kesatuan bangsa Indonesia. 



«Hakt-3. 


M*ngcMi<teti mnan 



l*v>uin fong irrcamtn Uon «mong pc<o'o ,N*v 











Altematif Kegiatan Membaca 

• Alternatif 1 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. Kemudian, siswa diajak bertanya jawab 
mengenai teks yang telah ia baca. 

• Alternatif 2 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. Kemudian, siswa diminta untuk menjelaskan 
kembali isi teks yang telah ia baca. 

• Alternatif 3 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. 

Siswa lain diminta untuk menyimak. Kemudian, siswa diminta untuk 
bertanya jika terdapat materi yang belum jelas. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat memperkirakan akibat dari tidak adanya persatuan dan 
kesatuan di lingkungan keluarga. 

- Siswa dapat memperkirakan akibat dari tidak adanya persatuan dan 
kesatuan di lingkungan sekolah. 

- Siswa dapat memperkirakan akibat dari tidak adanya persatuan dan 
kesatuan di lingkungan masyarakat. 

- Siswa memperkirakan akibat dari tidak adanya persatuan dan 
kesatuan di lingkungan negara. 



Buku Guru SD/Ml Kelas V 



















T 


Ayo Berlatih ^ 


• Guru mengajak siswa untuk mengingat 
kembali materi yang telah dibaca 
sebelumnya. Dalam kegiatan ini, Guru dapat 
melakukan tanya jawab dengan siswa. 

• Siswa menjawab soal pada buku siswa 
berdasarkan teks materi yang telah ia baca 
sebelumnya. 




r -\ 

Jawaban 

1. Makna persatuan 

lndonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya memiliki 
konteks persatuan bangsa dimana persatuan ini memiliki makna bahwa apapun 
budaya, ras, dan sukunya tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan 
persatuan yang telah terjalin. 

2. Berikut akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. 

a. Terjadi pertengkaran di dalam keluarga. 

b. Kurangnya kerukunan di dalam keluarga. 

c. Kurangnya keakraban di dalam keluarga. 

3. Berikut akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. 

a. Sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. 

b. Membeda-bedakan teman. 

c. Mengolok-olok teman. 

d. Terjadi tawuran 

4. Berikut akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. 

a. Tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. 

b. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan oleh 
masyarakat 

c. Tidak adanya kerja sama yang terjalin antarwarga masyarakat 

5. Berikut akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan negara. 

a. Hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. 

b. Perpecahan bangsa. 

c. Melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. 

| Guru bisa mengembangkan sendiri jawabannya 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 185 


















| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menuliskan makna 
persatuan. 

- Siswa mampu menuliskan akibat tidak 
adanya persatuan dan kesatuan di ling- 
kungan keluarga. 

- Siswa mampu menuliskan akibat tidak 
adanya persatuan dan kesatuan di 
lingkungan sekolah. 

- Siswa mampu menuliskan akibat tidak 
adanya persatuan dan kesatuan di ling- 
kungan masyarakat. 

- Siswa mampu menuliskan akibat tidak 
adanya persatuan dan kesatuan di ling- 
kungan negara. 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya 
secara tertulis. 


■I J 




- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 


Ayo Membaca 



• Siswa membaca narasi pada buku siswa. Kemudian, siswa membaca teks 
materi tentang kegiatan ekonomi pada buku siswa. 


Alternatif Kegiatan Membaca 

• Alternatif 1 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. Kemudian, siswa diajak bertanya jawab 
mengenai teks yang telah ia baca. 

• Alternatif 2 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. Kemudian, siswa diminta untuk menjelaskan 
kembali isi teks yang telah ia baca. 

• Alternatif 3 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. 

Siswa lain diminta untuk menyimak. Kemudian, siswa diminta untuk 
bertanya jika terdapat materi yang belum jelas. 



Buku Guru SD/Ml Kelas V 




















| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui tentang pengertian 
kegiatan ekonomi. 

- Siswa mengetahui tentang jenis-jenis 
kegiatan ekonomi. 

- Siswa mengetahui pengaruh kegiatan eko- 
nomi terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Oo 


Ayo Mencoba 


• Guru mengajak siswa mengingat kembali 
materi kegiatan ekonomi yang telah ia baca 
sebelumnya. 



• Pada kegiatan Ayo, Mencoba, siswa membuat 

peta pikiran (mind map ). Mind map dapat dibuat pada kertas manila, 
asturo, atau pun kertas karton. Siswa bebas berkreasi menggunakan tinta 
warna-warni dan membuat bentuk mind map sesuai keinginannya. 


Alternatif Peta Pikiran 


Memperiancar arus 
penyaluran barang 
dan produsen ke 
konsumen 



Memperlancar arus 
penyaiuran jassdari 
produsen ke 




Menyediakan 

kebutuhan 


z 



Barang 


Distribusi 

Produksi 

_ 

J — r-J 


Aiat pemuas 
kebutuhan 


Memperoleh 

keuntungan 



Kegiatan 

Ekonomi 



Kebutuhan hidup 
terpenuhi 


Keiangsungan 
hidup teraga 



Kebutuhan hidup 
terpenuhi 


Kelangsungan 
hidup terjaga 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 


187 




























| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui tentang pengertian kegiatan ekonomi. 

- Siswa mengetahui tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. 

- Siswa mampu membuat peta pikiran berdasarkan materi yang telah 
dibaca sebelumnya. 


- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 


Ayo Berdiskusi' 



• Siswa membentuk kelompok terdiri atas 4 
siswa. 

Kc^rjalilnoa' mrcyamkal atum trtmplo tegmtan eicncml twrtanowig 

Alternatif Pembentukan Kelompok 

1. Guru memilih beberapa siswa 
(disesuaikan dengan jumlah siswa 
dalam satu kelas) untuk menjadi ketua 
kelompok. Selanjutnya, siswa tersebut 
memilih tiga orang untuk menjadi 
anggota kelompoknya. 

2. Pembentukan kelompok dilakukan dengan 
sistem pengundian. 


rkrrrwTu litik bm,njm ilmgnn tinik’ Hapmni pmgcrulmYO Irr» 
togkni kr-K»h(ftryxi movyoMtiM» DwkinJum Nal tatehut bnunra 4 onmg 
lem—nu. Kawudtan, >»o»4 dMmn podo toton bentait. 

lapornn Hasil Ocskusi 


• Selanjutnya, siswa mendiskusikan pengaruh 

... ,M 


kegiatan ekonomi terhadap tingkat ke- 


sejahteraan masyarakat. Siswa menuliskan hasil diskusi pada kolom yang 
tersedia pada buku siswa. 


• Selesai berdiskusi, Guru dapat mengajak siswa untuk melakukan diskusi 
secara klasikal untuk membahas jawaban siswa. Guru dapat meminta 
beberapa kelompok untuk membacakan jawabannya di depan teman 
sekelas. Kelompok lain dapat menyanggah atau menambahkan jawaban 
siswa lain. Dalam kegiatan ini Guru dapat berperan sebagai moderator. 

• Pada akhir kegiatan diskusi Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan 
jawaban siswa dan menegaskan kembali terkait materi diskusi. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap 
tingkat kesejahteraan masyarakat. 

- Siswa mampu bekerja sama mengerjakan dan menyelesaikan tugas 
secara kelompok 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya secara tertulis. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatya secara lisan dengan percaya 
diri. 


188 Buku Guru SD/Ml Kelas V 











o° 

• Berdasarkan peryataan pada buku siswa, 

1. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? 

2. Apakah ada hal yang belum kamu pelajari? Apa manfaat pembelajaran 
hari ini untuk kamu? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masing-masing siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran hari ini. 


Catatan: C_ 

• Kegiatan ini merupakan media untuk 
mengukur seberapa banyak materi yang 
sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada akth/itas ini lebih ditekankan pada 
sikap siswa setelah mempelajari materi. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan jenis iklan 
berdasarkan isinya. 

- Siswa mampu menyebutkan makna 
persatuan. 

- Siswa dapat memperkirakan akibat dari 
tidakadanya persatuan dan kesatuan di 
lingkungan keluarga, sekolah, dan negara. 


mm ^ 



:*Ti 


lobo pottwlikan bn|U t»ll* yonj dĕnilib a(rh nrang lumi tmlunyo ada 
krtnogomjn hrmuk dan malit don bdmjpo tou »olik *onq dtnHI orang 
bnnu \nknli yang mw irn y w t *» pritnioan mntd «rtiop kain bnl*> Adoknti 
tlrl khot nw>»d kom hollk «ang membrdolnn ontam «nu domh dtngon 
aoenh lolnT Drdurukon dtngon oronj luonm imtang tfcl Wkk koM baM dorl 
brtmag» damdi. IkAdon pado kbmlm. 



- Siswa mampu menyebutkan kegiatan ekonomi dan jenis-jenis kegiatan 
ekonomi. 


- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dan tertulis. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh ibunya. 

• Kemudian, siswa mendiskusikan tujuan dan manfaat kegiatan ekonomi 
yang dilakukan oleh ibunya. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 189 

















| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh ibunya. 

- Siswa mengetahui tujuan dan manfaat kegiatan ekonomi yang 
dilakukan ibunya. 

- Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap kegiatan ekonom 
yang dilakukan ibunya. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. 

- Siswa memiliki keterampilan mengumpulkan dan mengolah data atau 
informasi melalui kegiatan diskusi. 


190 Buku Guru SD/Ml Kelas V 



Penilaian 

Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

Memenuhi 3 

Memenuhi 2 

Memenuhi 1 


kriteria berikut. 

kriteria dari 4 

kriteria dari 4 

kriteria dari 4 


■ Mampu 

kriteria yang 

kriteria yang 

kriteria yang 


menjelaskan 
pengertian iklan. 

■ Mampu 
menjelaskan jenis 
iklan berdasarkan 
isinya. 

■ Mampu 
mengidentihkasi 
jenis iklan 
berdasarkan isinya. 

■ Mempu 

mengidentitikasi isi 
iklan. 

telah ditentukan. 

telah ditentukan. 

telah ditentukan. 

Keterampilan 

Menggunakan 

Menggunakan 

Menggunakan 

Menggunakan 

Penulisan 

Bahasa lndonesia 

Bahasa lndonesia 

Bahasa Indonesia 

Bahasa lndonesia 


yang baik dan 

yang baik dan 

yang baik dan 

yang baik dan 


benar digunakan 

benar digunakan 

benar digunakan 

benar digunakan 


dengan 

dengan 

dengan sangat 

dengan sangat 


efisien dan 

efisien dalam 

efisien dalam 

efisien dalam 


menarik dalam 

keseluruhan 

sebagian besar 

sebagian kecil 


keseluruhan 

penulisan. 

penulisan. 

penulisan. 

penulisan. 


Catatan: Pentlatan 
(pertkoran) dapat 
ohtikat contoknya pada 
Peiwbelajaran 1. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 191 












Rubrik Berlatih (Penilaian PPKn) 

Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi kriteria 

berikut. 

■ Mampu menjelaskan 
makna persatuan. 

• Mampu menjelaskan 
akibat tidak 
adanya persatuan 
dan kesatuan di 
lingkungan keluarga. 

■ Mampu menjelaskan 
akibat tidak 
adanya persatuan 
dan kesatuan di 
lingkungan sekolah. 

■ Mampu menjelaskan 
akibat tidak 
adanya persatuan 
dan kesatuan 

di lingkungan 
masyarakat. 

• Mampu menjelaskan 
akibat tidak 
adanya persatuan 
dan kesatuan di 
lingkungan negara. 

Memenuhi 4 
kriteria dari 5 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 5 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 5 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Memenuhi kriteria 

berikut. 

■ Mampu menuliskan 
makna persatuan 

• Mampu menuliskan 

3 akibat tidak 
adanya persatuan 
dan kesatuan di 
lingkungan keluarga. 

■ Mampu menuliskan 

3 akibat tidak 
adanya persatuan 
dan kesatuan di 
lingkungan sekolah. 

■ Mampu menuliskan 

3 akibat tidak 
adanya persatuan 
dan kesatuan 

di lingkungan 
masyarakat. 

• Mampu menuliskan 

3 akibat tidak 
adanya persatuan 
dan kesatuan di 
lingkungan negara. 

Memenuhi 4 
kriteria dari 5 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 5 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 5 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


192 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Mencoba (Penilaian 1PS) 

Berilah tanda centang (/') pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menjelaskan 
pengertian 
kegiatan ekonomi. 

■ Mampu 
menjelaskan 
jenis-jenis kegiatan 
ekonomi. 

■ Mampu 

menjelaskan tujuan 
kegiatan ekonomi. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu membuat 
mind map tentang 
kegiatan ekonomi 
dengan lengkap. 

■ Mampu membuat 
mind map 
sesuai dengan 
materi yang 
telah dipelajari 
sebelumnya. 

■ Mampu menghias 
mind map dengan 
rapi dan menarik 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Catatan: Penllaian 
(penSkoran) dapat 
dilikat cohtokh/a pada 
Pei^belajara^ 1. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 193 










Pemetaan Kompetensi Dasar 


PPKn 

1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 




Bahasa Indonesia 

/■ 

3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual. 


IPS 

3.3 Menganalisis peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 

4.3 Menyajikan hasil 
analisis tentang peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 


194 


Buku Guru SD/MI Kelas V 















Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menuliskan ke- 
simpulan informasi isi iklan dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan membaca tentang teks materi iklan, siswa dapat 
menjelaskan pengertian iklan elektronik dan jenis-jenis iklan elektronik 
dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang iklan, siswa dapat 
menuliskan informasi yang disampaikan dalam iklan dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan membaca teks materi tentang kerukunan hidup ber- 
masyarakat dan berbangsa, siswa dapat mengidentiTikasi usaha-usaha 
yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina kerukunan hidup 
bermasyarakat dan berbangsa dan contoh peristiwa kehidupan yang tidak 
menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan bermain peran tentang pentingnya menjunjung tinggi 
rasa persatuan dan kesatuan, siswa dapat mengetahui pentingnya 
menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari- 
hari. 

6. Dengan kegiatan berlatih menulis cerita tentang usaha-usaha yang 
dilakukan pemimpin bangsa dalam membina kerukunan hidup 
bermasyarakat dan berbangsa , siswa menceritakan tentang usaha-usaha 
yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina kerukunan hidup 
bermasyarakat dan berbangsa dengan tepat. 

7. Dengan kegiatan berdiskusi tentang jenis pekerjaan atau usaha yang di- 
lakukan oleh masyarakat terkait kegiatan ekonomi, siswa dapat meng- 
ungkapkan pendapatnya tentang cara-cara menghargai kegiatan orang lain 
dalam usaha dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar iklan atau video iklan elektronik (televisi). 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa dengan pertanyaan panduan yang ada di buku siswa. Oleh karena 
itulah, guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara 
percaya diri. 

1. Apa kamu pernah melihat iklan di televisi? 

2. Apa saja iklan yang pernah kamu lihat? 

3. Apa informasi yang kamu dapat dari iklan tersebut? 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 




Catatan: 



• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan menantang 
dengan pendekatan interaktit. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh pengetahuan siswa tentang daerah tempat tinggalnya, 
iklan, dan nilai persatuan dan kesatuan. 

• Apresiasi semua jawaban siswa, termasuk jika ada jawaban yang aneh 
(nyeleneh). 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki motivasi untuk belajar 
lebih jauh lagi. 

- Siswa mampu menyebutkan iklan yang 
pernah dilihat. 

- Siswa mampu mengidentitikasi intormasi 
yang terdapat pada iklan. 

- Siswa memiliki kemampuan untuk ber- 
komunikasi secara baik, benar, dan 
efektif. 


Ayo Mengamati 


• Siswa mengamati gambardan membaca 
narasi pada buku siswa. 

• Siswa mengamati gambar iklan. Kemudian, 
siswa menjelaskan isi iklan sesuai gambar. 


C \ 

lsi lklan pada buku siswa 
Iklan tersebut berisi tentang penawaran 
sebuah produk anti septic. Anti septik ber- 
fungsiuntukmelindungitubuhdarikuman. 
Anti septik tersebut dapat digunakan 
untukmandi dan membersihkan luka. 

I Guru bisa mengembangkan sendiri 
jawabannya. 

V___y 



siang ilu IAi piang w fa k#i. f dn mnnawkj lumdt 
dmgon M* mmgtKopkon v*m> T ndtnjar 
dari dcdam tw mrniamab udam Idn. Innraia Um 
trdang '»>»* wim mmtjoco mapHah ion*J 
romd*ngnf*jvi (Odaa Acnm Coonnl adalah 


l w«UI i cidroy» 





Buku Guru SD/Ml Kelas V 














Alternatif Kegiatan 

Guru dapat mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban secara 
klasikal. Guru meminta salah satu kelompok untuk membacakan 
jawabannya, kelompok lain dapat menyanggah atau menambahkan 
terkait materi diskusi. 


Catatan: 

• Guru mengontirmasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menggali intormasi dari 
gambaryang ia amati. 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan sesuai 
gambar. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapat- 
nya secara lisan dan percaya diri. 


Ayo Membaca 



• Guru mengajak siswa mengingat kembali 
materi iklan media cetak pada pembahasan 
sebelumnya. 


• Pada kegiatan Ayo, Membaca, siswa mem- 
baca teks materi iklan elektronik. 



Alternatif Kegiatan Membaca 

• Alternatif 1 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memaharm isi bacaan. Kemudian, siswa diajak bertanya jawab 
mengenai teks yang telah ia baca. 

• Alternatif 2 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. Kemudian, siswa diminta untuk menjelaskan 
kembali isi teks yang telah ia baca. 

• Alternatif 3 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. 

Siswa lain diminta untuk menyimak. Kemudian, siswa diminta untuk 
bertanya jika terdapat materi yang belum jelas. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 


197 


















| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat menjelaskan pengertian iklan elektronik. 

- Siswa dapat mengidentifikasi jenis iklan elektronik. 

- Siswa mampu menyebutkan contoh iklan elektronik. 

_ T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa telah memahami pengertian dan jenis iklan elektronik. Kemudian, 
siswa mengamati iklan elektronik di radio, televisi, maupun intemet. 

Catatan: L 

Guru dapat menayangkan iklan elektronik. Dapat berupa iklan radio atau 
televisi yang telah dipersiapkan sebelumnya. 


• Selanjutnya, siswa menuliskan intormasi yang disampaikan dari iklan 
yang diamati. Siswa juga memberi tanggapan terhadap iklan yang telah 
diamati. 

• Siswa menuliskan hasilnya pada buku tugas. Setelah selesai, buku tugas 
dikumpulkan kepada Bapak/lbu Guru. 

• Siswa mencari iklan dari media elektronik berisi anjuran untuk menjaga 
persatuan dan kesatuan. Kemudian, menceritakan iklan yang diamati 
dengan menuliskan pada kolom yang tersedia. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentitikasi dan menuliskan informasi-informasi 
yang terdapat dalam iklan. 

- Siswa mampu menuliskan tanggapan terhadap iklan yang diamati. 


- Siswa mampu menceritakan iklan dari 
media elektronik berisi anjuran untuk 
menjaga persatuan dan kesatuan secara 
tertulis. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menye- 
lesaikan tugas secara mandiri dan tang- 
gung jawab. 

- Siswa mampu menuangkan 
pendapatnya secara tertulis. 


Ayo Membaca 



• Siswa membaca teks materi tentang per- 
satuan dan kesatuan dalam hidup ber- 
masyarakat. 




bm/poYa uituk iwmtww pcnatuon doo knotuco »i«tup bcono\yo>nkoi 
iknn bntMnoua 

IKabi-inoha fing it U nkuki m ponlnpn ddan tnmhlna 

pmolint dan kneluan br»mq»ytimkr« don trrtnngia anlora tom 
I. mmgodcOan fmihal bud^OL 


i odil don tabuia. 


bmar dl 




Buku Guru SD/Ml Kelas V 
















Altematif Kegiatan Membaca 

• Altematif 1 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. Kemudian, siswa diajak bertanya jawab 
mengenai teks yang telah ia baca. 

• Alternatif 2 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. Kemudian, siswa diminta untuk menjelaskan 
kembali isi teks yang telah ia baca. 

• Alternatif 3 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. 

Siswa lain diminta untuk menyimak. Kemudian, siswa diminta untuk 
bertanya jika terdapat materi yang belum jelas. 


• Selesai membaca, Guru dapat mengajak siswa berdiskusi secara klasikal 
terkait materi yang telah dibaca sebelumnya. Pada kegiatan ini, guru 
dapat melakukan kegiatan tanya jawab. Siswa dapat menyampaikan 
pendapatnya atau menyanggah peryataan siswa lain. Pada akhir kegiatan 
diskusi, Guru memberi penegasan terkait materi yang dibahas. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyebutkan cara-cara menjaga kerukunan dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

- Siswa dapat mengidentifikasi usaha-usaha yang dilakukan pemimpin 
bangsa dalam membina kerukunan hidup 

bermasyarakat dan berbangsa. 

- Siswa mampu menyebutkan contoh- 
contoh peristiwa kehidupan yang tidak 
menjunjung tinggi persatuan dan 
kesatuan sehingga mengakibatkan tidak 
rukun. 

- Siswa mampu mengungkapkan 
pendapatnya secara lisan dengan 
percaya diri. 


• Siswa diminta membaca dalam hati 
(senyap). Guru memberikan waktu selama 
3-5 menit kepada siswa untuk membaca 
dan memahami isi naskah drama. 



Ayo Bermain Peran 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 199 

















• Siswa mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks drama. Kemudian, siswa 
membentuk kelompok sesuai banyak tokoh pada naskah drama. 


Alternatif Pembentukan Kelompok 

1. Guru memilih beberapa siswa (disesuaikan dengan jumlah siswa 
dalam satu kelas) untuk menjadi ketua kelompok. Selanjutnya, siswa 
tersebut memilih tiga orang untuk menjadi anggota kelompoknya. 

2. Pembentukan kelompok dilakukan dengan sistem pengundian. 


• Selanjutnya, siswa membagi peran kepada 
setiap anggota kelompok. Siswa menghafal- 
kan dialog dan berlatih drama. 

• Pada akhir kegiatan ini, siswa mementaskan 
drama di depan teman-temannya secara 
bergiliran. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu membaca dengan baik. 

- Siswa mampu mengidentifikasi tokoh 
dalam naskah drama. 

- Siswa mampu mempraktikkan drama. 

- Siswa mampu bekerja sama secara ber- 
kelompok. 

_ T 


Ayo Berlatih ^ 


Siswa menceritakan kembali usaha-usaha 
yang dilakukan pemimpin bangsa dalam 
membina kerukunan hidup bermasyarakat dan 
berbangsa. Siswa menuliskan ceritanya dalam 
buku tugas. 



'k/mu imnrt mmwutl Min katatei RMa Iwnalon kin' 

>Hta Boii. 




■KitimlotD * tmoan tiulan. Umi bingunq. lo litw li* lupo ilmjoi 
|nton yong hotut a WngaMi. 



Teiron lonon, ak u m«iw mnot t*j kormo krtonibonganku. hoMan 
RMi irpnt to»u* mnwau’ to«o Beni pole irmon KmaMini dmgon 
mnyij 

1«loko(W-ooo ininkA li»ol»jn»«k<«i»«i*aonbrr*jiUj.Kc«t«inimiang 
piniar »«nt. lop. no iw <to>togtow.* kato «Uln. 



200 Buku Guru SD/Ml Kelas V 















Catatan: C. 

Dalam kegiatan ini Bapak/lbu Guru berkedudukan sebagai tasilitator 
peserta didik. Bapak/lbu Guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan 
peserta didik yaitu menceritakan kembali usaha-usaha yang dilakukan 
pemimpin bangsa dalam membina kerukunan hidup bermasyarakat dan 
berbangsa secara tertulis dalam buku tugas. Cerita peserta didik mungkin 
akan ben/ariasi sesuai dengan kreasi mereka. Namun Bapak/lbu Guru 
dapat berpedoman pada inti materi sebagai berikut. 

Usaha-usahayang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina kerukunan 
hidup bermasyarakat dan berbangsa antara lain: 

1. Mengadakan festival budaya. 

2. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di 
setiap acara resmi dimanapun berada. 

3. Menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. 

4. Mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan 
melakukan ibadah sesuai agamanya masmg-masmg. 

6. Membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk 
agama. 

7. Mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung 
tinggi persatuan dan kesatuan. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menuliskan cerita tentang usaha-usaha yang dilakukan 
pemimpin bangsa dalam membina 

kerukunan hidup bermasyarakat dan 
berbangsa 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya 
secara tertulis. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menyele- 
saikan tugas secara mandiri dan 
tanggung jawab. 



Ayo Membaca 


Siswa membaca narasi yang terdapat pada 
buku siswa. Narasi ini digunakan sebagai 
jembatan untuk menyambungkan dengan 
materi selanjutnya. 



S. srtaHkon akibal yt 


dan krwlinn ihilam Ungliip nngan 


Vang jo.) ia*\ 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 201 

















• Siswa membaca narasi berbagai pekerjaan sambil mendengarkan 
penjelasan guru terkait pekerjaan yang ada pada buku siswa. 


• Selanjutnya siswa membaca teks materi tentang cara menghargai 
keanekaragaman mata pencaharian masyarakat pada buku siswa. 


Ayo Berdiskusi' 



• Siswa melakukan diskusi panel bersama teman sekelas dan Bapak/ 

Ibu Guru. Tema diskusi adalah cara-cara menghargai kegiatan orang lain 
dalam usaha. 


• Sebelum memulai diskusi, guru dan siswa menentukan pembicara, 
notulen, dan moderator. 

• Setelah diskusi selesai, siswa diminta membuat kesimpulan hasil diskusi. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu membaca dengan baik. 

- Siswa mengetahui tentang cara 
menghargai keanekaragaman mata 
pencaharian masyarakat. 

- Siswa mengetahui tentang cara-cara 
menghargai kegiatan orang lain dalam 
usaha. 

- Siswa mampu melakukan diskusi panel. 

- Siswa mampu mengungkapkan penda- 
patnya secara lisan. 

- Siswa mampu menulis kesimpulan hasil 
diskusi. 



• Berdasarkan peryataan pada buku siswa: 



I, Ooorti i«npai tmgoca 



Apo %op tnng «nlnh kantu prta|en hari n! Apakohat» hol tong Mmp kawi 
petoiorl7 Apo monloal prtnbata i mon Nan inl imtuk Womu’ Mitsn podo tiHm 
ImAuL 


Mta< RCTiunoan 


160 


1. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? 

2. Apakah ada hal yang belum kamu pelajari? Apa manfaat pembelajaran 
hari ini untuk kamu? Tuliskan pada kolom berikut. 


• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masing-masing siswa 
untuk menegatahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran hari ini. 


202 Buku Guru SD/Ml Kelas V 














Catatan: C_ 

• Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikapsiswa setelah mempelajari 
materi. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui tentang iklan elektronik. 

- Siswa mampu menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan pemimpin 
bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan 
berbangsa. 

- Siswa mengetahui contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi 
persatuan dan kesatuan sehingga mengakibatkan tidak rukun. 

- Siswa mengetahui cara-cara menghargai keanekaragaman mata 
pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dan di Indonesia. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan atau tertulis. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



I 


Siswa mengidentifikasi barang-barang yang 
dibeli oleh orang tuanya. 

Kemudian, siswa mendiskusikan dampak 
memilih produkdalam negeri dan produk 
impor. 

Selanjutnya siswa menuliskan hasil diskusi 
pada kolom yang tersedia di buku siswa. 

Hasil yang Diharapkan 



- Siswa dapat menjelaskan tentang 
kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 
ibunya. 

- Siswa dapat menyebutkan tujuan 
dan manfaat kegiatan ekonomi yang 

dilakukan ibunya. .... 

- Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 
terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan ibunya. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. 

- Siswa memiliki keterampilan mengumpulkan dan mengolah data atau 
informasi melalui kegiatan diskusi. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 203 









Penilaian 

Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa lndonesia) 


Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menjelaskan 
pengertian iklan 
elektronik. 

■ Mampu 

menyebutkan jenis 
iklan elektronik. 

• Mampu 
menyebutkan 
contoh iklan 
elektronik. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
mengidentitikasi 
iklan elektronik. 

• Mampu 
mengidentitikasi 
produk yang diiklan 
pada iklan yang 
ditayangkan. 

■ Mampu menuliskan 
tanggapan 
terhadap iklan 
yang telah dilihat 
sebelumnya. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


204 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Bermam Peran (Pemiaian PPKn) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Memahami isi 
cerita. 

■ Mengetahui 
tokoh-tokoh dalam 
naskah drama. 

■ Mengetahui 
perwatakan setiap 
tokoh dalam 
naskah drama. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Melatalkan dialog 
dengan intonasi 
dan artikulasi tepat. 

■ Melatalkan dialog 
dengan artikulasi 
jelas. 

■ Ekspresit 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 205 










Rubrik Berdiskusi (Penilaian IPS) 

Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

• Mampu memahami 
pengertian dan 
jenis-jenis kegiatan 
ekonomi. 

• Mampu 

menyebutkan jenis- 
jenis pekerjaan. 

• Mampu memahami 
cara menghargai 
keanekaragaman 
mata pencaharian 
masyarakat di 
lingkungan sekitar 
dan di Indonesia. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

• Mampu 
mengidentitikasi 
daerah tempat 
tingalnya. 

• Mampu 
mengidentitikasi 
jenis pekerjaan 
atau usaha yang 
dilakukan oleh 
masyarakat 
terkait tiga 
kegiatan ekonomi 
di lingkungan 
sekitarnya. 

■ Mampu menuliskan 
cara menghargai 
pelaku kegiatan 
ekonomi. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Catatan: Penllalan 
(pentkoran) dapat 
dilikat cor\tokr\ya pada 
Pet™h>elajarar\ 1 


206 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Pemetaan Kompetensi Dasar 




Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 














Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan membaca materi mengenai iklan elektronik, siswa dapat 
menyebutkan unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan elektronik dengan 
benar. 

2. Dengan kegiatan berlatih mengamati gambar iklan elektronik, siswa dapat 
menyampaikan unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan elektronik pada 
gambardengan tepat. 

3. Dengan kegiatan membaca materi mengenai kain batik jumputan, siswa 
dapat mengidentiTikasi alat dan bahan, serta langkah-langkah membuat 
kain batik jumputan secara terperinci. 

4. Dengan kegiatan berlatih membuat kain batik jumputan, siswa dapat 
membuat kreasi batik jumputan dengan benar. 

5. Dengan kegiatan berkreasi membuat rancangan kain batik jumputan, 
siswa dapat membuat kreasi rancangan kain batik jumputan secara 
mandiri. 

6. Dengan kegiatan mencoba membuat larutan untuk mencelup kain 
dalam proses pembuatan batik jumputan, siswa dapat membuat laporan 
sederhana berdasarkan pengamatan mengenai cara membuat larutan 
untuk mencelup kain batik jumputan, serta penggolongan zat tunggal dan 
campuran dengan tepat. 

7. Dengan kegiatan mencoba membuat larutan, siswa mampu mempre- 
sentasikan laporan hasil percobaannya dengan percaya diri. 


Langkah-Langkah Kegiatan 
Pembelajaran 

• Siswa diminta membaca tulisan pada 
awal pembelajaran di buku siswa sambil 
mengamati gambardi bawah balon kalimat. 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus 
ide, gagasan, dan motivasi siswa dengan 
mengajukan pertanyaan: Apa yang kamu 
ketahui tentang media elektronik? Apakah 
kamu pernah melihat atau mendengar iklan 
elektronik? 



Media/Alat Bantu Belajar 

Alat tulis (misalnya, pensil dan pulpen), alat dan bahan pembuatan kain batik 
jumputan (kain putih, karet gelang, kesumba 
atau pewarna kain/tekstil, uang logam, dan 
ember), serta contoh motif kain batik jumputan 
dari berbagai sumber. 


; 


208 


Buku Guru SD/MI Kelas V 








• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya 
diri. 

Catatan: 

• Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pratest dan merangsang keingin- 
tahuan siswa mengenai iklan elektronik. Dengan demikian, kegiatan 
awal pembelajaran ini dilakukan secara menarikdan interaktit. 






Secara mandiri siswa diminta untuk 
membaca teks bacaan mengenai unsur- 
unsur iklan elektronik meliputi iklan televisi, 
radio, dan internet, serta ciri-ciri bahasa 
iklan elektronik. 

Guru menjelaskan kepada siswa mengenai 
unsur-unsur iklan elektronik meliputi iklan 
televisi, radio, dan internet, serta ciri-ciri 
bahasa iklan elektronik. 

Guru menstimulus daya analisis siswa 


ranln riapnt Irrupo ptnAA yang tHMW la n 
inmg yong nmggunnLm pnnkA tnvU 

Gmk 


lUon di inctmrl ikipal benaps »<m> nng mmllki i 


onmg vomj nvngqunoiuin [mduk inutnil 
ToU»an 



dengan mengajukan pertanyaan: Apa contoh , 5 

iklan elektronik yang pernah kamu lihat atau 

dengar? 

• Siswa mengemukakan pendapatnya mengenai iklan yang pernah dilihat 
atau didengar dengan percaya diri. 

• Guru meminta siswa untuk menyebutkan satu contoh iklan elektronik yang 
diketahui. 

• Siswa mengidentifikasi unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa dari iklan 
elektronik yang diperoleh. 

• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengungkapkan 
jawabannya mengenai unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa dari iklan 
elektronik yang diperoleh di depan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk menyampaikan pendapatnya dengan percaya 
diri. 

• Guru mengapresiasi jawaban siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyampaikan unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa dari 
iklan elektronik yang diperoleh dengan percaya diri. 

- Siswa memiliki pemahaman mendalam mengenai unsur-unsur dan ciri- 
ciri bahasa iklan elektronik. 

- Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan 
elektronik. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 209 







T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa telah mengetahui unsur-unsur 
dan ciri-ciri bahasa dari iklan elektronik. 
Selanjutnya, secara mandiri siswa diminta 
untuk mengamati iklan internet pada 
buku siswa. Kemudian, siswa menjawab 
pertanyaan berdasarkan iklan tersebut. 

• Secara mandiri, siswa mengamati iklan 
internet pada buku siswa. 

• Setelah mengamati iklan internet, siswa 
menjawab pertanyaan pada buku siswa 
berdasarkan iklan internet. 


0<nt 




Catatan: 

Dalam kegiatan ini Bapak/lbu Guru berkedudukan sebagai tasilitator 
peserta didik. Bapak/lbu Guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan 
peserta didik. Adapun hasil tugas peserta didikakan beragam dan berbeda- 
beda. Sebagai pegangan Bapak/lbu Guru, berikut contoh jawabannya. 

1. Barang yang ditawarkan yaitu kain batik jumputan. 

2. Intormasi yang diperoleh : 

• Banyak pilihannya, indah warnanya 

• Ayo kita cintai batik Indonesia. 

• Batik jumputan hasil budaya bangsa. 

3. Gambar, tulisan. 

4. Singkat, padat, menarik, komunikatit, informatif, sederhana,dan mudah 
dipahami. 


• Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu siswa 
yang mengalami kesulitan. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan 
jawaban pertanyaan di depan teman-teman. 

• Guru mengajak siswa mengambil kesimpulan mengenai jawaban 
pertanyaan bersama-sama. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat menyampaikan jawaban pertanyaan mengenai unsur-unsur 
dan ciri-ciri bahasa dari iklan elektronik dengan percaya diri. 

- Siswa mampu mengamati dan mengidentifikasi isi iklan dengan cermat 
dan tepat. 


210 Buku Guru SD/Ml Kelas V 








- Siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai unsur-unsur dan ciri- 
ciri bahasa iklan elektronik. 

- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/menuangkan data/informasi 
yang didapat secara tertulis dan lisan. 


Ayo Membaca 



• Secara mandiri siswa diminta untuk 

membaca teks bacaan mengenai kain batik 
jumputan. 


• Guru meminta siswa untuk mencari tahu 
cara membuat batik jumputan. 


Catatan: C. 

Guru dapat mengarahkan siswa untuk 
mencari tahu mengenai cara membuat 
batik jumputan dari berbagai sumber, 
misalnya buku, surat kabar, majalah, dan 
internet. 


• Siswa menulis hasil pencariannya mengenai 
cara membuat batik jumputan pada kolom di 
buku siswa. 



• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk menceritakan 
cara membuat kain batik jumputan yang diperoleh di depan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk bercerita dengan percaya diri. 

• Guru menjelaskan kepada siswa mengenai alat dan bahan, serta langkah- 
langkah membuat kain batik jumputan. 

• Siswa diajak bertanya jawab mengenai alat dan bahan, serta langkah- 
langkah membuat kain batik jumputan. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menceritakan cara membuat kain batik jumputan dengan 
percaya diri. 

- Siswa memiliki pemahaman mendalam mengenai alat dan bahan, serta 
langkah-langkah membuat kain batik jumputan. 

- Siswa mampu mengidentifikasi alat dan bahan, serta langkah-langkah 
membuat kain batik jumputan. 


T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa telah memahami alat dan bahan, serta langkah-langkah membuat 
kain batik jumputan. Selanjutnya, siswa diminta membuat kreasi kain batik 
jumputan. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 


211 











• Siswa mengikuti langkah-langkah membuat 
batik jumputan di buku siswa. 

• Selama proses kegiatan berlangsung, guru 
berkeliling memandu siswa yang mengalami 
kesulitan. 


• Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk menunjukkan batik jumputan buat- 
annya di depan teman-teman. 

• Guru mengapresiasi hasil karya siswa. 


| Hasil yang Diharapkan 
- Siswa percaya diri dalam menunjukkan 
hasil karyanya di depan guru dan teman- 
teman. 


- Siswa mampu membuat kreasi batik 
jumputan. 


Ayo Berkreasi' 



• Siswa telah memahami tentang kain batik 
jumputan. Selanjutnya, siswa diminta 
membuat kreasi rancangan kain batik 
jumputan. 


Catatan: C. 

Dalam kegiatan ini Bapak/lbu Guru berke- 
dudukan sebagai tasilitator peserta didik. 
Bapak/lbu Guru menjelaskan tugas dan 
langkah harus dikerjakan peserta didik. 
Bapak/lbu Guru dapat membimbmg 
peserta didik dalam membuat rancangan 
batik jumputan. Kreasi peserta didik dalam 
membuat rancangan mungkin beraneka 
ragam, sebagai pegangan Bapak/lbu Guru, 
berikut contoh rancangan batik jumputan. 



o o o o 


c 


4) 



MkraOa. 

llrtrrmj.ljolu 



poto bogian nKNrf hlot i 


«ang aten dtnai 

5. BowiTii koln yong erioh <Uba\ hio«>n kr datam otr dingm. 
srlHch ilu OKnutdum koin kr dnlcm mr yang irtah dbrti iai 

4. fe*A-adui[ kain ogar tot prwama m » r«op kumng IrMi 4CI 

V Mal-knn knmpnr. dmilnr koin wmpm dingin. snrtnh dmgin 
angkoi dan cua lon «ynpoi ar pencua bcnlng. 

Irpn ikolan krtnrrg dan |rmur kam di trmpai «ang Idit 
tcrlena uno» molohan. 



212 Buku Guru SD/Ml Kelas V 






















• Selama proses kegiatan berlangsung, Guru berkeliling memandu siswa 
yang mengalami kesulitan. 

• Guru meminta siswa untuk menunjukkan hasil kreasi rancangan kain batik 
jumputan di depan kelas. 

• Guru meminta siswa menunjukkan hasil kreasinya dengan percaya diri. 

• Setelah selesai, hasil karya siswa dikumpulkan kepada guru untuk dinilai. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menunjukkan hasil kreasi rancangan kain batik jumputan 
dengan percaya diri. 


Siswa mampu membuat kreasi rancangan 


Ayo Mencoba 


• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus 
ide, gagasan, dan moth/asi siswa dengan 
membacakan dan menjelaskan narasi pada 
buku siswa. 

• Guru mengajak siswa untuk mengingat 
kembali materi mengenai campuran 
homogen dan heterogen yang telah 
dipelajari padapembelajaran sebelumnya. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa 
dengan mengajukan pertanyaan: Masih 
ingatkah kamu mengenai campuran? 

Apa yang dimaksud dengan campuran 
homogen?Apa yang dimaksud dengan 
campuran heterogen? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan 
pendapatnya secara percaya diri. 


I pulnng ■ 

r» UH. bn 



Inoool. Agor lf*WT» 
botu I wb ot u t <*odu yong 


H Mlngnl (a*n. lo angwi wgrm i u nn i mgi 
«i pdLoian. n bngogot ir fcu motOi 

tCW mmtlmgnluin klgu-iogu kmtgst 







Catatan: 



• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan menantang 
dengan pendekatan interaktit. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh pemahaman siswa mengenai campuran homogen dan 
heterogen. 

• Apresiasi semua jawaban siswa dengan baik. 


• Pada kegiatan Ayo, Mencoba, siswa telah memahami materi mengenai zat 
tunggal dan campuran. Selanjutnya, siswa melakukan percobaan membuat 
larutan untuk mencelup kain dalam proses pembuatan batik jumputan. 
Langkah percobaan dilakukan secara berkelompok. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 213 













Catatan: C_ 

Hindari pemilihan kelompok dengan cara menunjuk. 

• Siswa menyiapkan alat dan bahan percobaan yang diperlukan dengan 
bimbingan guru. 

Catatan: 

Dalam kegiatan ini Bapak/lbu Guru berkedudukan sebagai tasilitator 
peserta didik. Bapak/lbu Guru menjelaskan tugas dan langkah percobaan 
yang harus dikerjakan peserta didik. Bapak/lbu Guru dapat membimbmg 
peserta didikdalam melakukan percobaan ini dan memberikan penjelasan 
tentang sistematika laporan yang harus dibuat oleh peserta didik. 

• Setelah selesai melakukan langkah percobaan, siswa menuliskan laporan 
hasil percobaan. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 
laporan hasil percobaan. 

• Guru meminta siswa untuk mempresentasikan laporannya secara percaya 
diri. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa percaya diri dalam mempresentasikan laporan hasil 
percobaannya. 

- Siswa memiliki semangat dalam melakukan percobaan membuat 
larutan untuk mencelup kain dalam proses pembuatan batik jumputan. 

- Siswa dapat menganalisis penggolongan zat tunggal dan campuran. 

- Siswa memiliki keterampilan dan percaya diri dalam menyampaikan 
laporan hasil percobaan membuat larutan untuk mencelup kain dalam 
proses pembuatan batik jumputan. 

- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/menuangkan data/informasi 
yang didapat secara tertulis. 

- Siswa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai cara membuat 
larutan untuk mencelup kain dalam proses pembuatan batik jumputan. 



• Siswa membaca uraian pada buku siswa. 

• Berdasarkan uraian pada buku siswa, secara mandiri siswa diminta 
untuk merenungkan tindakan yang harus dilakukan sesuai kondisi terkait 
masuknya kain dan pakaian dari luar negeri. 

• Siswa menuliskan hasil perenungan pada kolom di buku siswa. 

• Siswa mengumpulkan hasil renungan kepada guru untuk dinilai. 


214 Buku Guru SD/Ml Kelas V 



• Guru mengidentifikasi dan menganalisis jawaban masmg-masmg siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran yang dilakukan. 

Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikapsiswa setelah mempelajari 
materi. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memahami materi mengenai kain batik jumputan dengan baik. 

- Siswa dapat mengemukakan pendapat mengenai sikap terkait 
masuknya kain dan pakaian dari luar negeri ke Indonesia dengan 
percaya diri. 


• Siswa bertanya jawab dengan orang tua 
mengenai baju batikyang dimiliki, misalnya 
dengan pertanyaan berikut: Apakah Ayah/ 

Ibu memiliki baju batik bermotif hias 
jumputan/pelangi/ikat celup? 

• Siswa mengamati baju-baju batikyang 
dimiliki oleh orang tua siswa. 

• Siswa berdiskusi dengan orang tua 
mengenai asal kain batikyang dimiliki oleh 
orang tua siswa. 

• Siswa menuliskan hasil diskusi pada kolom 
di buku siswa. 

• Siswa mengemukakan hasil diskusi dengan 
orang tua di depan Guru dan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan hasil diskusi secara percaya 
diri. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu berkomunikasi melalui diskusi dengan orang tua. 

- Siswa mampu mengidentifikasi asal kain batik berdasarkan motif kain 
batik yang dimiliki orang tua siswa. 

- Siswa mampu mengomunikasikan hasil diskusi dengan orang tua 
dengan percaya diri. 


C32 


IV IndnMwi «mgal baagom. 
mrraiiki kum yang kh», tni 4 u dngo 
lioln dcngan hnitojo. inntH hWt n 
■ «nunudokd. 

■Inrl kMT nrgrttukup m 
wtMttnyala 

pmln tatnm bmkLul. 


H04.1 Rrminoon 


Vo|d Somo dmgon Oiaoo 1Uo 




U tniik h m twttt hn 


gi/ttm iHupi jtta r, 


D DMinllnn ttmgan anmg luanu trmong ov X baltt lanctui. 
mMintntii 

Loparan Moi«l Dnl uu Bmomo Orang luo 



Kerja Sama dengan Orang Tua 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 215 















Penilaian 

Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa lndonesia) 


Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan: 
Unsur-unsur dan 
dri-dri bahasa 
iklan elektronik. 

Memenuhl semua 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menyebutkan 
barang yang 
ditawarkan dalam 
iklan elektronik. 

■ Mampu 
menyebutkan 
informasi yang 
terdapat dalam 
iklan elektronik. 

• Mampu 
menyebutkan 
unsur-unsur dalam 
iklan elektronik. 

• Mampu 
menyebutkan ciri- 
ciri bahasa iklan 
elektronik. 

Memenuhi 3 
dari 4 kriteria 
tersebut. 

Memenuhi 2 
dari 4 kriteria 
tersebut. 

Memenuhi 1 
dari 4 kriteria 
tersebut. 

Keterampilan 
Penulisan: Hasil 
identifikasi 
ditulis dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


216 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Berkreasi (SBdP) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan: 

Membuat 
rancangan kain 
batik jumputan. 

Mampu memenuhi 
tiga kriteria 
berikut. 

• Menyiapkan alat dan 
bahan pembuatan 
rancangan kain batik 
jumputan dengan 
lengkap dan tepat. 

• Melakukan langkah- 
langkah pembuatan 
rancangan kain batlk 
jumputan dengan 
tepat. 

■ Hasil karya 
rancangan kain 
batik jumputanrapi 
danmenunjukkan 
kreativitas yang balk. 

Mampu 

memenuhi dua 
dari tiga kriteria. 

Mampu 

memenuhi satu 
dari tiga kriteria. 

Tidak mampu 

memenuhi 

kriteria. 

Keterampilan: 

Pembuatan 

kreasi 

rancangan kain 
batik jumputan. 

Keterampilan 
pembuatan kreasi 
rancangan kain 
batik jumputan 
meliputi 
kreativitas, 
kecermatan, 
ketelitian, dan 
kerapian dalam 
membuat kreasi 
rancangan kain 
batik jumputan 
menunjukkan hasil 
yang sangat baik, 
di atas rata-rata 
kelas. 

Keterampilan 
pembuatan kreasi 
rancangan kain 
batik jumputan 
meliputi 
kreativitas, 
kecermatan, 
ketelitian, dan 
kerapian dalam 
membuat kreasi 
rancangan kain 
batik jumputan 
menunjukkan 
hasil yang baik. 

Keterampilan 
pembuatan kreasi 
rancangan kain 
batik jumputan 
meliputi 
kreativitas, 
kecermatan, 
ketelitian, dan 
kerapian dalam 
membuat kreasi 
rancangan kain 
batik jumputan 
menunjukkan 
hasil yang cukup 
baik. 

Keterampilan 
pembuatan kreasi 
rancangan kain 
batik jumputan 
meliputi 
kreativitas 
kecermatan, 
ketelitian, dan 
kerapian dalam 
membuat kreasi 
rancangan kain 
batik jumputan 
masih perlu 
ditingkatkan/ 
masih perlu 
bimbingan. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 217 










Rubrik Mencoba (Penilaian IPA) 

Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan: 

Membuat 
larutan untuk 
mencelup kain 
dalam proses 
pembuatan batik 
jumputan. 

■ Melakukan 
percobaan 
membuat larutan 
untuk mencelup 
kain dalam proses 
pembuatan batik 
jumputandengan 
tepat dan cermat. 

■ Menyimpulkan 
penggolongan 
zat tunggal 
dan campuran 
berdasarkan 
percobaan dengan 
tepat dan rinci. 

• Melakukan 
percobaan 
membuat larutan 
untuk mencelup 
kain dalam proses 
pembuatan batik 
jumputandengan 
tepat. 

• Menyimpulkan 
penggolongan 
zat tunggal 
dan campuran 
berdasarkan 
percobaan dengan 
tepat. 

■ Melakukan 
percobaan 
membuat larutan 
untuk mencelup 
kain dalam proses 
pembuatan batik 
jumputandengan 
kurang tepat. 

■ Menyimpulkan 
penggolongan 
zat tunggal 
dan campuran 
berdasarkan 
percobaan dengan 
kurang tepat. 

■ Belum dapat 
melakukan 
percobaan 
membuat larutan 
untuk mencelup 
kain dalam proses 
pembuatan batik 
jumputandengan 
tepat. 

■ Belum dapat 
menyimpulkan 
penggolongan 
zat tunggal 
dan campuran 
berdasarkan 
percobaan dengan 
tepat. 

Keterampilan 

Komunikasi: 

Penyampaian 
hasil percobaan 
membuat 
larutan untuk 
mencelup kain 
dalam proses 
pembuatan batik 
jumputan. 

Mempresentasikan 
hasil percobaan 
membuat 
larutan untuk 
mencelup kain 
dalam proses 
pembuatan batik 
jumputan dengan 
percaya diri, jelas, 
dan lengkap di 
depan guru dan 
teman-teman. 

Mempresentasikan 
hasil percobaan 
membuat 
larutan untuk 
mencelup kain 
dalam proses 
pembuatan batik 
jumputan dengan 
percaya diri dan 
jelas di depan 
guru dan teman- 
teman. 

Mempresentasikan 
hasil percobaan 
membuat 
larutan untuk 
mencelup kain 
dalam proses 
pembuatan batik 
jumputan dengan 
kurang percaya 
diri dan kurang 
jelas di depan 
guru dan teman- 
teman. 

Tidak dapat 
mempresentasikan 
hasil percobaan 
membuat 
larutan untuk 
mencelup kain 
dalam proses 
pembuatan batik 
jumputan dengan 
percaya diri dan 
jelas di depan 
guru dan teman- 
teman. 


JP _ 

Catatan: Penilalan 
(pertkorari) dapat 
dilikat cohtokh/a pada 
Pehobe(ajaran 1 


218 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Pemetaan Kompetensi Dasar 


PPKn 

1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan mlai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 



3.4 Memahami karya seni rupa 
daerah. 

4.4 Membuat karya seni rupa 
daerah. 



3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan. 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 








Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menjelaskan isi 
iklan pada gambardengan tepat. 

2. Dengan kegiatan berlatih mengamati iklan di media elektronik, siswa 
dapat membuat kesimpulan isi iklan secara visual dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan diskusi tentang kerukunan hidup, siswa dapat 
menuliskan akibat-akibat yang timbul jika tidak hidup rukun dengan 
tepat. 

4. Dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang hidup rukun, siswa 
dapat memaharm makna hidup rukun, ciri-ciri keluarga yang hidup rukun, 
manfaat hidup rukun, dan akibat jika tidak terjadi kerukunan hidup 
bermasyarakat dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan membaca teks "Mengenal Batik Indonesia", siswa dapat 
menjelaskan jenis-jenis dan cara membuat batik di Indonesia. 

6. Dengan kegiatan berkreasi membuat batik jumputan, siswa dapat 
membuat batik jumputan dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar atau video iklan elektronik (televisi/radio/internet), contoh kain 

jumputan. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa dengan pertanyaan panduan yang ada di buku siswa. Oleh 
karena itulah, guru meminta siswa untuk 
mengungkapkan pendapatnya secara 

percaya diri. ^ 

1. Apa kamu pernah melihat iklan pada 


artikel di internet? 

2. Apa saja iklan yang pernah kamu lihat? 

3. Apa isi iklan tersebut? 





Buku Guru SD/MI Kelas V 









Catatan: C_ 

• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan menantang 
dengan pendekatan interaktit. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh pengetahuan siswa tentang daerah tempat tinggalnya, 
iklan,dan nilai persatuan dan kesatuan. 

• Apresiasi semua jawaban siswa, termasuk jika ada jawaban yang tidak 
biasa ( nyeleneh ). 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki motivasi untuk belajar 
lebih jauh lagi. 

- Siswa mampu menyebutkan iklan yang 
pernah dilihat di internet. 

- Siswa mampu mengidentitikasi isi iklan. 

- Siswa memiliki kemampuan untuk ber- 
komunikasi secara baik, benar, dan 
efektif. 


Ayo Mengamati' 


• Siswa mengamati gambardan membaca 
narasi pada buku siswa. 

• Siswa mengamati gambar iklan. Kemudian, 
siswa menuliskan isi iklan sesuai gambar. 
Siswa menuliskan jawabannya pada kolom 
yang tersedia di buku siswa. 


Ayo MP/igamali 


» 1*0 uki, Irn. >ili. Myu. <*on Broi «rdang o»v* mmai antUi, l««i 10« 
muwl »«<iuoh iktan lUan inuM muncul kmi merrka iwntolo «liwti 
uhH unlu» mcncan odiW *omj mcnohM tugo« «ctoldli mertka. klon apo yong 
muncul? 

AinuiHoh iklun yung imwKul imit Edu rrmnlwku >ctniati llluy 


BP JShescluian 

Bayarlah luran JKN-KIS Tepat waktu 





I IoKjlnh kjniK lmlM»o <Unn rlrtlmc* 00(101 OJirkniptAlolt mcnjodi » n*i 
hrrdakortnn Kinyo? 


170 suiu V- 


/-\ 

Isi Iklan pada buku siswa 

Iklan tersebut dibuat oleh BPJS Kesehatan yang mengingatkan 
masyarakat untuk membayar iuran JKN-KIS tepat waktu, maksimal 
tanggal 10 setiap bulan. 

| Guru bisa mengembangkan sendiri jawabannya. 


Alternatif Kegiatan 

Guru dapat mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban secara 
klasikal. Guru meminta beberapa anak untuk membacakan jawabannya, 
siswa lain dapat menyanggah atau menambahkan terkait materi 
diskusi. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 221 










Catatan: 

Guru mengontirmasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menggali intormasi dari gambaryang ia amati. 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan sesuai gambar. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara tertulis. 

T 


Ayo Berlatih 


• Guru mengajak siswa mengingat kembali 
materi iklan media cetak pada pembahasan 
sebelumnya. Kemudian, siswa membaca 
teks materi tentang iklan elektronik pada 
buku siswa. 

• Pada kegiatan Ayo, Berlatih, siswa 
mengamati gambar iklan di media elektronik 
(televisi/radio/internet). 

• Kemudian, siswa membuat kesimpulan isi 
iklan secara visual (menggunakan gambar) 
sesuai dengan gambar iklan yang telah 
diamati. 

• Siswa dapat membuat gambar isi iklan pada 
kolom yang tersedia di buku siswa. 

Catatan: 

Kegiatan ini dapat dilakukan disekolah maupun di rumah. Jika di sekolah 
terdapat sarana pembelajaran berupa media elektronik seperti televisi/ 
radio/internet, Bapak Ibu Guru dapat menugaskan peserta didik untuk 
melakukan kegiatan tersebut di sekolah. Namun jika di sekolah tidak 
memiliki sarana pembelajaran berupa media elektronik, Bapak/lbu Guru 
dapat meminta peserta didik untuk melakukan kegiatan tersebut di rumah 
masing-masing sebagai tugas rumah. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentitikasi isi iklan. 

- Siswa mengetahui jenis iklan elektronik berdasarkan isinya. 

- Siswa mampu membuat kesimpulan isi iklan secara visual 
(menggunakan gambar). 

- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 



222 Buku Guru SD/Ml Kelas V 


















Ayo Berdiskusi' 



• Siswa membaca narasi pada buku siswa. 
Narasi ini digunakan sebagai jembatan 
untuk membahas materi selanjutnya. 
Setelah siswa membaca, guru dapat 
menambahkan penjelasan terkait materi 
yang akan dibahas selanjutnya. 

• Pada kegiatan Ayo, Diskusi, siswa 
membentuk kelompok terdiri atas 3 siswa. 

• Kemudian, siswa mendiskusikan dengan 
anggota kelompoknya tentang akibat-akibat 
yang timbul jika tidak hidup rukun. 


Vnl I Jn Ora», Wi, L/oi dna ttapj wxkmg m » n gn)glan )ugo\ Nrjadi 

pritinlmn ptndep») aMnm Im dan IVrm dmgan %•*». I dn dan Dagu. 

hnbnlnnn prrahlpiH inphh «ht untUh dnalukcai, atwiggs limticjl 

pmMmlnn yang «mgd. A«ah (dn |ian) duduk lidah, p*di dan mnrta 

nnmw' lalok «rhnrtnnyn inrrwdi «unbrr pcipw oh an. Krmhunan lamn 
lr*OP Irrpiga lah dmgan Irmnn di «rtnkili. krhuarga, l i ali kn n Jr n g a n 





Ihogu m-am aklbalnya pta lidak Irrjnd. knukunan li«»ip> Urauk mmpwi 
pmanyaan «n kanrai HapoJ brrgaliungdcngan Irmonmu mmteMk kctan v<* 
tmlin M a« Ugo on*. Dnkmdumlali drngan onggola krinmpokmu trnrong 

dklalaHal >rr*g tirrhul |ika hi&^ lidak nkui Oualloli krrarupulan liemj 

dnkini hrkrarpoknm pada katom bcrhid dan prrtemorahan dt drpan krto«. 


Laporan Itasd Distui 


Miukah kaiT«i balnwo koralimn odolati «uotu periWuj ytraig 
nwwnramtoi odonga «aling p rngrrl m ogar Irmpla p md onrau mi. 



Alternatif Pembentukan Kelompok 

1. Guru memilih beberapa siswa (disesuaikan dengan jumlah siswa 
dalam satu kelas) untuk menjadi ketua kelompok. Selanjutnya, siswa 
tersebut memilih tiga orang untuk menjadi anggota kelompoknya. 

2. Pembentukan kelompok dilakukan dengan sistem pengundian. 


f \ 

Akibat-akibat yang akan timbul disebabkan tidak hidup rukun 
antara lain. 

1. Mudah terjadi pertengkaran. 

2. Kehidupan menjadi tidak tenteram. 

3. Mudah terkena hasutan orang lain. 

4. Terjadi perpecahan karena tidakadanya rasa persatuan dan kesatuan. 

Guru bisa mengembangkan sendiri jawabannya. 


Alternatif Kegiatan 

Guru dapat mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban 
secara klasikal. Guru meminta beberapa kelompok untuk membacakan 
jawabannya, kelompok lain dapat menyanggah atau menambahkan 
terkait materi diskusi. Pada akhir kegiatan diskusi, guru mengajak siswa 
untuk menyimpulkan materi diskusi. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 223 














| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui akibat-akibat yang akan timbul disebabkan tidak 
hidup rukun. 

- Siswa mampu berdiskusi dengan baik. 

- Siswa mapu bekerja sama dengan anggota kelompoknya. 

- Siswa mampu mengemukakan pendapatnya secara lisan. 

- Siswa mampu menghargai pendapat orang lain. 

T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa membaca teks materi pada buku siswa. Siswa dapat bertanya 
kepada guru jika ada materi yang belum jelas. 

• Pada kegiatan Ayo, Berlatih, siswa menjawab soal pada buku siswa. 
Kemudian, siswa menuliskan ceritanya dalam buku tugas. 


Alternatif Jawaban 

1. Kerukunan hidup adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya 
saling pengertian agartercipta perdamaian, persahabatan, dan 
persaudaraan dalam kehidupan. 

2. Berikut ciri-ciri keluarga yang hidup rukun. 

a. Membina hubungan baik antaranggota keluarga. 

b. Saling menghormati. 

c. Saling menghargai. 

d. Saling menyayangi. 

3. Berikut Manfaat hidup rukun. 

a. Tidak adanya pertengkaran. 

b. Hidup dalam keluarga menjadi harmonis. 

c. Hidup menjadi aman. 

d. Hidup menjadi tenteram dan damai. 

e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan 

4. Berikut akibat yang terjadi bila tidak terjadi kerukunan hidup 
bermasyarakat. 

a. Mudah terjadi pertengkaran atau perselisihan. 

b. Kehidupan menjadi tidak tenteram. 

c. Mudah terkena hasutan orang lain. 

d. Terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan 
kesatuan. 

Guru bisa mengembangkan sendiri jawabannya. 


224 Buku Guru SD/Ml Kelas V 




| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memahami pengertian kerukunan. 

- Siswa memahami ciri-ciri hidup rukun. 

- Siswa memahami manfaat atau 
pentingnya hidup rukun. 

- Siswa memahami akibat tidak hidup 
rukun. 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya 
secara tertulis. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menyele- 
saikan tugas secara mandiri dan 
tanggung jawab. 



*jo» pmgnoliuon » 


n trrubunon liidopl 
nna < 1 i«»l bduargo rong Mdup ndurp 

in mortaal hidup niunl 


Ayo Membaca 



• Guru membacakan narasi pada buku siswa. 
Narasi ini digunakan sebagai jembatan 
untuk membahas materi selanjutnya. Guru 
juga dapat menambahkan penjelasan terkait 
materi yang akan dinahas selanjutnya. 


• Siswa membaca teks materi tentang cara 
membuat batik jumputan pada buku siswa. 


Alternatif Kegiatan Membaca 

1. Alternatif 1 

Siswa diminta membaca dalam hati 
(senyap). Guru memberikan waktu selama 
3-5 menit kepada siswa untuk membaca 
dan memahami isi bacaan. Kemudian, 
siswa diajak bertanya jawab mengenai 
teks yang telah ia baca. 




1/ 


Mcngenol BallK ImJcaieMO 
• tluo, *oiiu t« 

pciKl». Mnti/ MHk «V 
OQ< 

taiik ittKik tniiu nvni(i»to 



Iml boli bntumpul wiiuk mrmpelai benOua Mr«il OmfOfi l>Munyvi 
i"o*no ten /po lr-dopoi poda moiO «wnni" dort Soakona Mniil *u 
|lignifk<na»ani>innprbiip<k*aivora>Dpeni»fllnit Sno(«o>ii|OiJia«>j 


Iwbip bnbraikapoo 
Teknk pmCwallin bolik Uatil. trrgntong m • Sa(A Uauk dCiim Ornytn 
taotmg lulK ilan boltonprr-niaiia «aitadrieUii mdon>a*au Mm bol 4. Pada 


ul digamliot ledatdh deKAi di 



2. Alternatif 2 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memaharm isi bacaan. Kemudian, siswa diminta untuk menjelaskan 
kembali isi teks yang telah ia baca. 


3. Alternatif 3 


Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. 

Siswa lain diminta untuk menyimak. Kemudian, siswa diminta untuk 
bertanya jika terdapat materi yang belum jelas. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 225 


























| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu membaca dengan baik. 

- Siswa mengetahui jenis-jenis batik di lndonesia. 

- Siswa mengetahui makna motif batik di Indonesia. 


- Siswa mengetahui tentang proses pemalaman batik. 



• Guru mengingatkan kembali siswa 
mengenai cara membuat batik jumputan 
yang telah dipelajari pada pembelajaran 
sebelumnya. Kemudian, guru mengajak 
siswa untuk berkreasi membuat batik 
dengan cara lain, yaitu dengan teknik 
perintangan sederhana. 

• Pada kegiatan AYO, BERKREASI, siswa 
mempersiapkan alat dan bahan dengan 
bimbingan guru. 

• Selanjutnya, siswa berkreasi membuat 
batik dengan teknik perintangan sederhana 
dengan langkah-langkah seperti pada buku 
siswa. 


pmtrkipan dan mou pmgikmgan mak*n. yang hmwny i 

dengan cara iMnceiupkan »»tUan o* ponoc/nwiHlnW» 

Mn(lf botik pniw crmSreung bmifal naSuralh, mrnggunBlan mmn- 
«nro terah «rprrli mmsh. biiu. hi>auL don jinggn. MMif balik pniw 
nwngaboAan malna nhnbcOn, don ietHh mmtionUm wgi kemOahan 
mctM Setaui 1U1. bonyc» dltermjum pengandi tudoyo Ctopo dan Cina 
paOa motll (eint ^ebogai £oneo»i, molif putn toipi dan motif rmOerrta 
podo bati» Pehotangon. don mo«f mego mendung podo taia Cincbon. 
tli dorrah Jamhi dnn C ntan Indapot boiik dragan mntif »Migmfi orab. 
Di lambi. mc«lf ml diecbut mo»lf tnnure» yang berarli benurat. dnebul 


Kmrw mkMi nwmboca botoon mrngmai holik di Mamh. Kormi juga 
lelnli nwngetotio. temnng bogaimono mmtuoi bot» pampwUin flkm celup) 
IWil pimputan mmupokrai koin tioiik yong dhrno k on dmgan tranik mngnl 
wdethono C-to komu bandlngan dengan tot» capdan tratik tuin. loih koin 


balik Irrwbut dkaim dmgon Irknk ping lr*»h rumri. «arai m mggraUni litm 
wbogai bolion prradiipdan prawe peiwolon wtrkpi pencrlupon dolom lnion 



%rtarang wminya kamu bnbrmi nwndemt bolik dmgm i IrknM pmnloragan 

wdeihano ikrhaiAankmgkoh Mnakohnya.kemu)raniini»on.Ber1ioti hoiikpr 
ranl t wi k iir pi. opniogi «rl mmgg u nokon opi dan o* mrndidlk- rrthalkon 



• Setelah selesai, siswa menunjukkan hasil karyanya di depan kelas. 


Catatan: C. 

Dalam kegiatan ini Bapak/lbu Guru berkedudukan sebagai fasilitator 
peserta didik. Bapak/lbu Guru menjelaskan tugasyang harus dikerjakan 
peserta didik, yaitu membuat batik dengan teknik perintangan 
sederhana. Bapak/Ibu Guru diharapkan memberikan bimbmgan pada 
peserta didik karena menggunakan api dan air mendidih. Bapak/lbu 
guru hdapat mengingatkan siswa agar selalu berhati-hati saat berkarya. 
Bapak/Ibu guru juga mengingatkan kepada siswa untuk membersihkan 
dan merapikan kembali tempat berkarya setelah selesai digunakan. 
Hasil karya peserta didik mungkin beraneka ragam sesuai rancangan 
yang telah dibuat. Setelah peserta didik selesai membuat batik dengan 
teknik perintangan, Bapak/Ibu Guru dapat membimbing peserta didik 
untuk membuat pameran hasil karya mereka di kelas. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui tentang alat dan bahan untuk membuat kain batik 
jdengan teknik perintangan sederhana (batik tulis). 

- Siswa mengetahui tentang langkah-langkah membuat kain batiktulis. 

- Siswa mampu membuat batik jumputan. 


226 Buku Guru SD/Ml Kelas V 











Ayo Berdiskusi' 



• Guru mengingatkan kepada siswa bahwa di 
akhir semester setelah ujian kenaikkan kelas 
akan di adakan kegiatan pameran. Guru 
sudah menentukan dengan pihak sekolah, 
apakah pameran berupa pameran sekolah 
atau pameran kelas. Jika pameran yang 
diadakan berupa pameran sekolah maka guru 
berkoordinasi dengan sekolah (Guru lain, 
Kepala Sekolah, bahkan bisa juga dengan wali 
murid). 

• Pada kegiatan AYO, BERDISKUSI, Siswa 
berdiskusi mengenai langkah-langkah 
pameran atau kegiatan-kegiatan yang akan 
dilakukan sebelum pameran. 



• Selanjutnya, siswa menuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. 


No. 

Hasil Diskusi 

1 . 

Membuat panitia kecil. 

2. 

Menentukan hari dan tanggal. 

3. 

Menentukan tempat. 

4. 

Menentukan karya yang akan di pamerkan. 


dan Seterusnya 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat bekerja sama dengan teman 
satu kelas. 

- Siswa mengetahui langkah-langkah 
kegiatan pameran. 

- Siswa dapat mengadakan pameran kelas 
atau pun pameran sekolah. 



• Berdasarkan peryataan pada buku siswa: 

Bangsa Indonesia memiliki beragam jenis 
kain sebagai kekayaan budaya di antaranya 
ada batik, tenun, dan songket. Apa yang 
harus kamu lakukan dengan beragamnya 



Borcw x»mv« mm»i brraoam /rm kom wto/> knuwnn twdoru dl 
anloranya «to twi*. ««yuaiian «og hmn kanu, Ukukoo drtigon 

hrragonwtyo piin ImrtaaTtUtnksntMnA kntwn la-rltm 

Hasil Rmuogon 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 227 


































jenis kain tersebut? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masmg-masmg siswa 
untuk menegatahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran hari ini. 

Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikapsiswa setelah mempelajari 
materi. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui keberagaman jenis kain di lndonesia. 

- Siswa mengetahui cara menghargai hasil kebudayaan Indonesia. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan atau tertulis. 



• Siswa bekerja sama dengan orang tuanya mempraktikkan membuat kain 
jumputan. 

• siswa membuat karya kain jumputan berupa taplak meja bersama kedua 
orang tuanya. 

• Karya taplak meja jumputan akan dipertunjukkan saat acara pameran 
sekolah. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memahami cara membuat kain batik jumputan. 

- Siswa memiliki keterampilan membuat kain batik jumputan. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. 


228 Buku Guru SD/Ml Kelas V 


Penilaian 

Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menjelaskan 
pengertian iklan 
elektronik. 

■ Mampu 

menyebutkan jenis 
iklan elektronik 
berdasarkan isinya. 

■ Mampu 
menyebutkan 
contoh iklan 
elektronik 
berdasarkan isinya. 

Memenuhi 2 dari 

3 dari kriteria 
yang ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memenuhi 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 
kriteria berikut. 

■ Mampu 

mengidentitikasi isi 
iklan. 

■ Mampu membuat 
isi iklan secara 
visual. 

■ Mampu menuliskan 
kesimpulan isi 
iklan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 229 










Rubrik Berlatih (Penilaian PPKn) 


Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

• Menuliskan 
pengertian 
kerukunan hidup. 

• Menuliskan 5 ciri- 
ciri hidup rukun. 

■ Menuliskan 5 
manfaat hidup 
rukun. 

• Menuliskan 4 
akibat tidak hidup 
rukun. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Penulisan 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Menggunakan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 


230 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Berkreasi (Pemiaian SBdP) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Mampu 

memenuhi tiga 

kriteria berikut. 

■ Mampu memahami 
pengertian kain 
batik jumputan. 

■ Mampu 
menyebutkan alat 
dan bahan yang 
digunakan untuk 
membuat kain 
batik jumputan. 

■ Mampu 
menjeiaskan cara 
membuat kain 
batik jumputan. 

Memenuhi 2 dari 

3 dari kriteria 
yang ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memenuhi 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Mampu 

memenuhi tiga 

kriteria berikut. 

■ Mampu membuat 
rancangan 
motif kain batik 
jumputan. 

■ Mampu 
membuat kain 
batik jumputan 
sesuai langkah- 
langkah yang 
telah dipelajari 
sebelumnya. 

■ Hasil karya 
rancangan kain 
batik jumputanrapi 
danmenunjukkan 
kreativitas yang 
baik. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Catatan: Pehilaiart 
(pentkoran) dapat 
dilikat cohtokn/a pada 
Petmbelajaran 1 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 231 










Jurnal perulaian per Subteima iru' bi$a 
diguhakah Sebagai data uhtuk pehg&ah 
rapor akadeimik $ifaa per $e\me$ttr. Dari data 
pehcapaiah $ifaa per $ubtci™a ihi, guru dapat 
\melibat dah hnehgukur pehcapaiah kohnpetthti 
£ifaa dah imetmberikah utmpah balik ysthg 


koh$truktif berdaSarkah data pehilaiah autthtik 
yahg ditmilikihya. 



Contoh pemlaian lain sebagai' berikut. 


PENILAIAN 

A. Teknik Penilaian 

• Penilaian Sikap: kerja sama, peduli, komunikatif 

• Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis 

• Penilaian Keterampilan: Uji unjuk kerja 

B. Bentuk lnstrumen Penilaian 

1. Sikap 


Contoh kolom penilaian sikap sebagai berikut. 

Berilah tanda centang (/) pada kolom yang sesuai dengan sikap masing- 
masing siswa. 


No. 

Nama Siswa 

Sikap 

Kerja sama 

Peduli 

KomunikatiT 

Belum 

Tampak 

Tampak 

Menonjol 

Belum 

Tampak 

Tampak 

Menonjol 

Belum 

Tampak 

Tampak 

Menonjol 

1 . 











2. 











3. 











dst. 













Buku Guru SD/MI Kelas V 

























2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaaan 
pada buku siswa. 

Contoh Format Penilaian 


No. 

Nama Siswa 

Hasil Penilaian Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Aspek 3 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

1 . 








2. 








3. 








4. 








5. 








6. 








7. 








8. 








9. 








10. 








11. 








12. 








13. 








14. 








15. 








16. 








17. 








18. 








19. 








20. 









Keterangan: 

Contoh keterangan untuk isian pada kolom aspek sebagai berikut. 

1. Aspek 1: Menjelaskan pengertian gaya dan gerak. 

2. Aspek 2: Menunjukkan pengaruh gaya terhadap gerak 

3. Aspek 3: menjelaskan perbedaan gaya dan gerak 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 
































3. Keterampilan 

Penilaian uji unjuk kerja 
Contoh Rubrik Membuat Laporan 


Kompetensi: 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Isi dan 

Pengetahuan: 

Isi laporan 
lengkap, 
menunjukkan 
pengetahuan 
penulls yang 
menyeluruh atas 
materi yang 
diringkas. 

Keseluruhan 
laporan dibuat 
dengan baik, 
lengkapdan dapat 
memberikan 
intormasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca, 
serta disajikan 
dengan menarik. 

Keseluruhan 
laporan dibuat 
dengan baik, 
lengkapdan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Sebagian besar 
laporan dibuat 
dengan baik 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Hanya sebagian 
kecil laporan 
dibuat dengan 
baik, lengkap 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Penggunaan 

Bahasa 

Indonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
lndonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
laporan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Slkap: Laporan 
dibuat dengan 
cermat dan teliti, 
sesuai dengan 
tenggat waktu 
dan batasan 
materi yang 
ditugaskan. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan, 
disertai juga 
dengan kreatifitas 
dalam bekerja 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang sangat baik 
dan terpuji. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang sangat baik. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang masih 
dapat terus 
ditingkatkan. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang masih harus 
terus diperbaiki. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Laporan dibuat 
dengan benar, 
sistematis dan 
jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan hasil 
penulisan laporan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 
kelas. 

Keseluruhan hasil 
penulisan laporan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
laporan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan laporan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 



Buku Guru SD/MI Kelas V 













Contoh Format Pemlaian Sikap 


JURNAL SIKAP RELIGI (K1 1) 

NAMA SEKOLAH 
KELAS/SEMESTER : 

TAHUN PELAJARAN: 


No. 

TANGGAL 

NAMA PESERTA 

DIDIK 

CATATAN GURU 

BUTIR SIKAP 

1 . 

17/100/201g 

ibrahilm 

Mengajak Sbalal 
berjai™aah 

Kelaatan beribadab 

2 . 





3 . 




































Sikap Spiritual: 


1. Ketaatan beribadah. 

2. Berperilaku syukur. 

3. Berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. 

4. Toleransi beragama. 


Mengetahui .,. 

Kepala Sekolah Guru Kelas 


NIP. 


NIP. 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 



















Contoh Penllalan Akhir Subtema 


JURNAL PENILAIAN SISWA PER SUBTEMA 


Nama Siswa 
Kelas 
Tema 
Sub Tema 


Sikap 

Menerima dan 
menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya. 

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa 
yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha 
pengembangan untuk mencapai kompetensi yang 
ditetapkan pada kelas yang diikutinya. 

Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun,peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga,teman, dan 
guru. 

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa 
yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha 
pengembangan untuk mencapai kompetensi yang 
ditetapkan pada kelas yang diikutinya. 

Pengetahuan 

Memahami 
pengetahuan 
faktual dengan 
cara mengamati 
(mendengar, melihat, 
membaca) dan 
menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu 
tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, serta 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah 
dan di Sekolah. 

Kompetensi 

1 

2 

3 

4 


























Keterampilan 

Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang 
jelas dan logis, dalam 
karya yang estetis, 
dalam gerakan yang 
mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 

Kompetensi 

1 

2 

3 

4 
































236 


Buku Guru SD/MI Kelas V 
































Pemetaan Kompetensi Dasar 


SBdP 

3.2 Memahami tangga nada 

4.2 Menyanyikan lagu-lagu 
dalam berbagai tangga 
nadadengan iringan musik. 


r 



PPKn 

1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 









Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat mengidentifikasi sikap 
persatuan dan kesatuan yang terdapat pada bacaan. 

2. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat mengidentiTikasi lagu 
daerah di Indonesia. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Teks literasi berjudul Lestarikan Sungai dengan Prokasih. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada Kegiatan Berbasis Literasi, siswa diminta untuk membaca cerita 
berjudul Lomba Seni Mempererat Persatuan. 


AlternatiT Kegiatan Membaca 

1. AlternatiT 1 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. 

2. AlternatiT 2 

Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan secara nyaring 
di depan kelas. Siswa diminta untuk memperhatikan artikulasi saat 
membaca. Siswa lain diminta untuk menyimak. 

3. AlternatiT 3 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. Siswa 
lain diminta untuk menyimak. 


• Kemudian, guru meminta siswa untuk 
menjawab pertanyaan pada buku siswa 
berdasarkan cerita yang telah ia baca. 


AlternatiT Jawaban 

1. Audisi adalah tes kemampuan. Registrasi 
adalah pencatatan atau pendaftaran. 

2. Tujuan panitia festival dan lomba seni 
menentukan lagu perjuangan sebagai 
lagu wajib adalah untuk meningkatkan 
rasa cinta tanah air dari peserta lomba. 

3. Berikut sikap yang dilakukan siswa SD 
Nusantara yang menunjukkan persatuan 
dan kesatuan. 



h«M I 

Lnmba Sem Mw ii ni ni ll ryrwMuon 




238 Buku Guru SD/MI Kelas V 











a. Berlatih paduan suara bersama-sama. 

b. Berlatih menari tari tradisional. 

c. Berkenalan dengan peserta dari 
sekolah lain saat mengikuti lomba. 

4. Kelompok paduan suara SD Nusantara 
menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Lagu 
Suwe Ora Jamu berasal dari Jawa Tengah. 

5. Berikut pesan yang termuat dalam 
bacaan. 

a. Bekerja keras berlatih untuk mengikuti 
lomba. 

b. Bersaing dengan sehat saat kompetisi 
dan tidak saling menjatuhkan 
antarpeserta. 


'Vr> ono*. «nl<on «r«oh tm|uong Jmjon lewyuK rong «oiion m«4i. 
kdkin irMt iirr^mg nntiinul «mni lat>ai vonQ lf**i bla btufcan Mrnang 

oiou UUi detom pntoreboan m* ikj<» inoh »ol«on p«irfcon Kim w*oltfcon 
wnumya krpodo portrtki.' fco*o «* pon> 

>0. fbfc.' Mnwob IHo. 


*Kilo dopnn mmgombil lckmoh «ton knglalon ini. Knllan iklpnl Mna 
ilmgon <Iuwj loln dort tx*t«goi «fc(*>ii <U Kobupoim StlkMingi. fcokon <topM 
toting mtwy n ot. Im iww o Mton Iw lm n kniian ingm bmnu dmgcn mm 



Itoiilid mrngununton talno »nng Imttok n c- ncO ili Kntiupalm toMagi 01 
• mgtni pncmi mlntoti Imrte pmlurm uvn VI NuianlarCk Inmlm Iniro pn 
V> Mulotoi Mall. iirta taco puni SO Nmontaro. fc*rtoo inmpgamtar pmtrr 
MJ touninlta. ifcm lonkia torl pn»JOrgan rk»m*i V> Oton ftang»n Rmibongon 
tang namo w^otolinpi itnrtnilkna por«*MI tampoi, Inwol Oon Mr1epufc 
1017*1 tafc IrTlmtoi It nbny n VI •bmanlmu M nit o tangei lmw>iu 

dopol mnaki tuoni daiam dua iotrgmi. Pa» Boru dan pru guni pntdonKMng 
mniginapfcnn wkimot trpndn onak i!«SA. mnrto 





Guru bisa mengembangkan sendiri 
jawabannya 


Catatan: C. 

Setelah selesai menjawab pertanyaan, guru dapat melakukan kegiatan 

berikut. 

1. Siswa dirmnta untuk mengumpulkan hasil jawabannya kepada guru 
untuk dinilai. 

2. Guru mengajak siswa untuk melakukan diskusi secara klasikal guna 
membahas hasil jawaban siswa. Guru dapat bertindak sebagai 
moderator atau menunjuk salah satu siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa senang membaca. 

- Siswa mampu memahami isi bacaan. 

- Siswa mampu mengetahui arti kosakata dalam bacaan. 

- Siswa mampu mengidentitikasi sikap persatuan dan kesatuan dalam 
bacaan. 

- Siswa mampu mengidentitikasi asal lagu daerah yang terdapat dalam 
bacaan. 

- Siswa mampu mengidentitikasi pesan yang termuat dalam bacaan. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 239 












Penilaian 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbmgan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan: 

• Sikap persatuan 
dan kesatuan. 

• Lagu daerah di 
Indonesia. 

Menjawab semua 
pertanyaan 
dengan benar. 

Menjawab 4 
pertanyaan 
dengan dari 5 
pertanyaan yang 
ada. 

Menjawab 3 
pertanyaan 
dengan dari 5 
pertanyaan yang 
ada. 

Menjawab 2 
pertanyaan 
dengan dari 5 
pertanyaan yang 
ada. 

Keterampilan 

membaca 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

• Suara lantang. 

• Percaya diri. 

• Santun. 

• Berani. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
ditentukan. 

Keterampilan 

penulisan 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan 
jawaban. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan 
jawaban. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan 
jawaban. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan 
jawaban. 

Sikap saat 
membaca 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Percaya diri. 

• Santun. 

• Berani. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
ditentukan. 

Sikap saat 
mengerjakan 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Mandiri. 

• Tanggung 
jawab. 

• Tekun 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
ditentukan. 


240 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Pemetaan Kompetensi Dasar 


3.1 Mengidentifikasi 
karakteristik geografis 
lndonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi, serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis lndonesia 
sebagai negara 
kepulauan/maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi, serta 
transportasi. 





IPA 

3.9 Mengelompokkan 
materi dalam kehidupan 
sehari-hari berdasarkan 
komponen penyusunnya 
(zat tunggal dan 

ca mpuran) 

4.9 Melaporkan hasil 
pengamatan sifat-sifat 
campuran dan komponen 
penyusunnya dalam 
kehidupan sehari-hari. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 









Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat mencermati dan 
menganalis kondisi geografis suatu daerah, serta pengaruhnya terhadap 
kegiatan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi dengan 
tepat. 

2. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat menjelaskan zat tunggal 
dan zat campuran dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Teks literasi berjudul PasarTradisionalMuara Kuin. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Siswa diminta untuk membaca teks bacaan berjudul PasarTradisional 
Muara Kuin. 


AlternatiT Kegiatan Membaca 

1. Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
batasan waktu 5-10 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. 


2. Guru meminta salah satu siswa membacakan teks bacaan secara 
nyaring di depan kelas. Siswa diminta memperhatikan artikulasi, 
ekspresi, dan intonasi saat membaca. Siswa lain menyimak. 


3. Guru meminta lima siswa membacakan 
teks bacaan secara bergantian. Satu 
anak membacakan narasi. Satu anak 
membacakan dialog Danu. Satu anak 
membacakan dialog Paman Rizki. Satu 
anak membacakan dialog ibu Danu. Satu 
anak membacakan dialog ayah Danu. 


Kemudian, siswa diminta menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada 
buku siswa berdasarkan teks bacaan. 





242 


Buku Guru SD/MI Kelas V 











r -\ 

Altematif jawaban berikut dapat dikembangkan lagi oleh gum. 

1. Pasar Apung terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

2. Sumber daya alam yang dimanfaatkan masyarakat di tepi Sungai Barito 
adalah kayu ulin. Kayu ulin digunakan untuk membuat bangunan 
rumah-rumah. 

3. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi sejenis. Zat campuran 
adalah zat yang terdiri atas beberapa materi atau zat tunggal. 

4. Es teh disebut zat campuran karena terdiri atas berbagai komponen 
penyusun yaitu air, teh, gula, dan es batu. 

5. Ya, mata pencaharian pendudukBanjardipengaruhi kondisi alam daerah 
tersebut. Di daerah Banjar dikelilingi sungai. Oleh karena itu, kegiatan 
ekonomi dilakukan di atas air, yaitu berdagang di Pasar Apung. Selain 
itu, transportasi yang digunakan penduduk Banjar juga transportasi air. 
Mereka menggunakan perahu. 

\___J 


Catatan: 

• Setelah selesai menjawab pertanyaan, guru dapat melakukan kegiatan 
berikut. 

1. Siswa diminta mengumpulkan hasil jawabannya kepada guru untuk 
dinilai. 

2. Guru mengajak siswa melakukan diskusi klasikal untuk membahas 
hasil jawaban siswa. Guru dapat bertindak sebagai moderator atau 
menunjuk salah satu siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa senang membaca. 

- Siswa mampu memahami isi bacaan. 

- Siswa mampu menjelaskan kondisi geogratis suatu daerah, serta 
pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, 
dan transportasi. 

- Siswa mampu menjelaskan tentang zat tunggal dan zat campuran. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 243 




Penilaian 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Isi dan 

Pengetahuan 

• Pengaruh 
kondisi 
geografis 
terhadapa mata 
pencaharian 
dan 

transportasi 

penduduk. 

• Zat tunggal dan 
campuran. 

Mampu 

menjawab kelima 
pertanyaan 
dengan benar. 

Mampu 

menjawab 4 dari 

5 pertanyaan 
dengan benar. 

Mampu 

menjawab 3 dari 

5 pertanyaan 
dengan benar. 

Hanya mampu 
menjawab 1 
atau 2 dari'5 
pertanyaan 
dengan benar. 

Keterampilan 

membaca 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

• Suara lantang. 

• Artikulasi jelas. 

• lntonasi tepat. 

• Ekspresi tepat. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditentukan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditentukan. 

Keterampilan 

menulis 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Sikap saat 
membaca 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Berani. 

• Percaya diri. 

• Santun. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 
ketiga kriteria 
yang ditentukan. 

Sikap saat 
mengerjakan 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Mandiri. 

• Tanggung 
jawab. 

• Tekun. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 
ketiga kriteria 
yang ditentukan. 


244 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Pemetaan Kompetensi Dasar 


r 



'N 


Bahasa Indonesia 

3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual. 


1PA 

3.9 Mengelompokkan 
materi dalam kehidupan 
sehari-hari berdasarkan 
komponen penyusunnya 
(zat tunggal dan 
campuran). 

4.9 Melaporkan hasil 
pengamatan sifat-sifat 
campuran dan komponen 
penyusunnya dalam 
kehidupan sehari-hari. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 


245 










Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat mencermati dan 
menganalisis informasi yang terdapat pada iklan media cetak dengan 
tepat. 

2. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat mengidentifikasi 
komponen penyusun zat campuran dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

• Teks literasi berjudul Kompetisi Pembuatan Slime. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Siswa diminta untuk membaca teks bacaan berjudul Kompetisi Pembuatan 
Slime. 


Alternatif Kegiatan Membaca 

• Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
batasan waktu 5-10 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. 

• Guru meminta salah satu siswa membacakan teks bacaan secara 
nyaring di depan kelas. Siswa diminta memperhatikan artikulasi, 
ekspresi, dan intonasi saat membaca. Siswa lain menyimak. 

• Guru meminta empat siswa membacakan teks bacaan secara 
bergantian. Satu anak membacakan narasi. Satu anak membacakan 
dialog Rani. Satu anak membacakan dialog Dhia. Satu anak 
membacakan dialog Desi. 


| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui jenis iklan berdasarkan 
isinya 

- Siswa mengetahui contoh iklan berdasar- 
kan isinya. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapat- 
nya secara lisan dengan percaya diri. 

• Kemudian, siswa diminta menjawab per- 
tanyaan-pertanyaan yang terdapat pada 
buku siswa berdasarkan teks bacaan. 


Knmpriisi Prtnbuolon Sumr 



246 


Buku Guru SD/MI Kelas V 











Altematif jawaban berikut dapat dikembangkan lagi oleh guru. 

1. Berikut informasi yang terdapat pada iklan 1. 

a. Produkyang diiklankan adalah slime yang bermerek Mala. 

b. Slime Mala bertekstur lembut dan kenyal. 

c. S//meMala aman digunakan atau tidak berbahaya. 

d. S//meMala beraneka warna. 

e. Pada iklan juga terdapat alamat rumah produksi s//meMala. 
Berikut informasi yang terdapat pada iklan 2. 

a. Produkyang diiklankan adalah pensil bermerek Jojo. 

b. Pensil Jojo tepat digunakan untuk mengerjakan soal ujian. 

c. Bahan pembuatan pensil Jojo kuat sehingga tidak mudah patah. 

2. Tempat penyelenggaraan kompetisi slime di pusat perbelanjaan 
Binar. 

3. Slime disebut zat campuran karena komponen penyusunnya terdiri 
atas berbagai bahan, yaitu lem dan pengaktif slime. Pengaktif slime 
merupakan campuran boraks dan air. 

4. Manfaat yang diperoleh Rani membuat slime bersama teman-teman, 
yaitu dapat menyalurkan kreativitas, memupuk rasa kerukunan, 
persaudaraan,persatuan antarteman, serta melatih kerja sama dan 
menghomnati perbedaan keinginan saat membuat slime. 

5. Sikap yang dapat diteladani dari Rani dan teman-teman saat 
mengikuti lomba yaitu bersaing secara sehat, mengeluarkan 
kemampuan dengan maksimal, dan jika salah satu teman menjadi 
pemenang harus lapang dada, serta tetap menjalin kerukunan dalam 
berteman. 


Catatan: C. 

Setelah selesai menjawab pertanyaan, guru dapat melakukan kegiatan 

berikut. 

1. Siswa diminta mengumpulkan hasil jawabannya kepada guru untuk 
dinilai. 

2. Guru mengajak siswa melakukan diskusi klasikal untuk membahas 
hasil jawaban siswa. Guru dapat bertindak sebagai moderator atau 
menunjuk salah satu siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa senang membaca. 

- Siswa mampu memahami isi bacaan. 

- Siswa mampu menjelaskan intormasi yang terdapat pada iklan media 
cetak. 

- Siswa mampu memahami dan menjelaskan tentang zat campuran. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 247 




Penilaian 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Isi dan 

Pengetahuan 

• Iklan medla 
cetak. 

• Zatcampuran. 

Mampu 

menjawab kellma 
pertanyaan 
dengan benar. 

Mampu 

menjawab 4 dari 

5 pertanyaan 
dengan benar. 

Mampu 

menjawab 3 dari 

5 pertanyaan 
dengan benar. 

Hanya mampu 
menjawab 1 
atau 2 dari'5 
pertanyaan 
dengan benar. 

Keterampilan 

membaca 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berlkut. 

• Suara lantang. 

• Artikulasi jelas. 

• lntonasl tepat. 

• Ekspresi tepat. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditentukan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditentukan. 

Keterampilan 

menulis 

Bahasa Indonesia 
yang balk dan 
benar dlgunakan 
dengan 
eflslen dan 
menarlk dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Sikap saat 
membaca 

Memenuhi ketlga 
kriteria berikut. 

• Berani. 

• Percaya diri. 

• Santun. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 
ketiga kriteria 
yang ditentukan. 

Sikap saat 
mengerjakan 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Mandiri. 

• Tanggung 
jawab. 

• Tekun. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 
ketiga kriteria 
yang ditentukan. 


248 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Pemetaan Kompetensi Dasar 


PPKn 

1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 



3.3 Menganalisis peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 

4.3 Menyajikan hasil 
analisis tentang peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 



Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 














Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa 
dapat mengidentiTikasi mata pencaharian 
masyarakat yang terdapat pada bacaan. 

2. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa 
dapat menjelaskan pengertian iklan layanan 
masyarakat. 

3. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat 
mengidentihkasi isi iklan yang terdapat pada 
bacaan. 

4. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa 
dapat mengidentifikasi sikap persatuan dan 
kesatuan yang terdapat pada bacaan. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Teks literasi berjudul Lestarikan Sungai dengan 

Prokasih. 



Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Siswa diminta untuk membaca cerita berjudul Lestarikan Sungai dengan 
Prokasih 


Alternatif Kegiatan Membaca 

1. Altematif 1 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memaharm isi bacaan. 

2. Altematif 2: 

Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan secara nyaring 
di depan kelas. Siswa diminta untuk memperhatikan artikulasi saat 
membaca. Siswa lain diminta untuk menyimak. 

3. Altematif 3: 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. Siswa 
lain diminta untuk menyimak. 


Kemudian, guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan pada buku 
siswa berdasarkan cerita yang telah ia baca. 




250 


Buku Guru SD/MI Kelas V 













f \ 

Alternatif Jawaban 

1. Mata pencaharian penduduk Desa Suka Makmur yaitu tukang 
bangunan, karyawan pabrik, perajin gerabah, guru, peternak lele, dan 
buruh serabutan. 

2. Iklan pada bacaan disebut sebagai iklan layanan masyarakat, karena 
bertujuan untuk memberikan penerangan tentang anjuran untuk 
tidak membuang sampah di sungai. 

3. Berikut kalimat iklan yang dibuat tokoh pada bacaan. 

• Terima kasih anda tidak membuang sampah di sungai ini 

• Kami mendukung program kali bersih. 

Kalimat tersebut berisi ucapan terima kasih karena tidak membuang 
sampah ke sungai dan dukungan terhadap program kali bersih. 

4. Kerja bakti turut mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan. 
Melalui kegiatan kerja bakti akan tercipta kerukunan antarwarga 
masyarakat. Kerukunan tersebut membuat hidup menjadi tenang 
dan damai. 

5. Berikut sikap yang dapat diteladani dari warga Suka Makmur 

a. Bekerja bakti membersihkan lingkungan. 

b. Cinta dan peduli lingkungan. 

c. Bekerja keras menjaga kebersihan lingkungan. 

d. Rukun antarwarga masyarakat. 

Guru bisa mengembangkan sendiri jawabannya. 


Catatan: C. 

Setelah selesai menjawab pertanyaan, guru dapat melakukan kegiatan 

berikut. 

1. Siswa diminta untuk mengumpulkan hasil jawabannya kepada guru 
untuk dinilai. 

2. Guru mengajak siswa untuk melakukan diskusi secara klasikal guna 
membahas hasil jawaban siswa. Guru dapat bertindak sebagai 
moderator atau menunjuk salah satu siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa senang membaca. 

- Siswa mampu memaharm isi bacaan. 

- Siswa mampu mengidentifikasi mata pencaharian masyarakat yang 
terdapat pada bacaan. 

- Siswa mampu menjelaskan pengertian iklan layanan masyarakat. 

- Siswa mampu mengidentifikasi isi iklan yang terdapat pada bacaan. 

- Siswa mampu mengidentifikasi sikap persatuan dan kesatuan yang 
terdapat pada bacaan. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 251 




Penilaian 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

• Jenis mata 
pencaharian 
masyarakat. 

• Iklan layanan 
masyarakat. 

• Isi iklan. 

• Sikap persatuan 
dan kesatuan. 

Menjawab semua 
pertanyaan 
dengan benar. 

Menjawab 4 
pertanyaan 
dengan dari 5 
pertanyaan yang 
ada. 

Menjawab 3 
pertanyaan 
dengan dari 5 
pertanyaan yang 
ada. 

Menjawab 2 
pertanyaan 
dengan dari 5 
pertanyaan yang 
ada. 

Keterampilan 

membaca 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

• Suara lantang. 

• Percaya diri. 

• Santun. 

• Berani. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
ditentukan. 

Keterampilan 

penulisan 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan 
jawaban. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan 
jawaban. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan 
jawaban. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan 
jawaban. 

Sikap saat 
membaca 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Percaya diri. 

• Santun. 

• Berani. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 

kriteriayang 

ditentukan. 

Sikap saat 
mengerjakan 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Mandiri. 

• Tanggung 
jawab. 

• Tekun 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 

kriteriayang 

ditentukan. 


252 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Pemetaan Kompetensi Dasar 



3.3 Menganalisis peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 

4.3 Menyajikan hasil 
analisis tentang peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 


253 
















Tujuan Pembelajaran 

1. Mengetahui kegiatan ekonomi pada masyarakat tertentu. 

2. Mengidentifikasi manfaat persatuan dan kesatuan. 

3. Mengetahui karya seni rupa daerah. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Teks literasi berjudul "Mengenal Teknologi Transportasi Laut". 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
• Pada Kegiatan Berbasis Literasi, siswa diminta untuk membaca teks 
bacaan berjudul "Mengenal Teknologi Transportasi Laut". 


Alternatif Kegiatan Membaca 

1. Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
batasan waktu 5-10 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. 

2. Guru meminta salah satu siswa membacakan teks bacaan secara 
nyaring di depan kelas. Siswa diminta memperhatikan artikulasi, 
ekspresi, dan intonasi saat membaca. Siswa lain menyimak. 

3. Guru meminta empat siswa membacakan teks bacaan secara 
bergantian. Satu anak membacakan narasi. Satu anak membacakan 
dialog Delisa. Satu anak membacakan dialog Kakek. Satu anak 
membacakan dialog Ibu pembuat karya seni rupa. 


Kemudian, siswa diminta menjawab perta- 
nyaan-pertanyaan yang terdapat pada buku 
siswa berdasarkan teks bacaan. 





254 


Buku Guru SD/MI Kelas V 
















/* N 

Altematif jawaban berikut dapat dikembangkan lagi oleh guru. 

1. Kenampakan Alam yang terdapat di Desa Susoh yaitu berupa daerah 
perairan pantai 

2. Seni kerajinan yang ingin dipelajari oleh Delisa yaitu seni rupa berupa 
karya ukiran. 

3. Mata pencaharian masyarakat Desa Susoh sesuai dengan keadaan 
geograrisnyayaitusebagamelayan.Masyarakatsangatmenggatungkan 
diri dengan hasil alam atau hasil dari melaut. 

4. Perkembangan teknologi transportasi laut dari zaman nenek moyang 
hingga saat ini di antaranya zaman nenek moyang menggunakan 
rakit. Rakit dapat digunakan dengan tenaga manusia. Bentunya pun 
kecil. Sementara perkembangan transformasi laut saat ini sudah 
menggunakan kapal yang dijalankan dengan mesin. Bentuk kapal 
pun besar. 

5. Budaya gotong royong masyarakat Desa Susoh dapat memperkuat 
persatuan dan kesatuan karena dilakukan oleh banyak orang secara 
bersama-sama. 

\_ 

Catatan: '— 

Setelah selesai menjawab pertanyaan, guru dapat melakukan kegiatan 

berikut. 

1. Siswa diminta mengumpulkan hasil jawabannya kepada guru untuk 
dinilai. 

2. Guru mengajak siswa melakukan diskusi klasikal untuk membahas 
hasil jawaban siswa. Guru dapat bertindak sebagai moderator atau 
menunjuk salah satu siswa. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa senang membaca. 

- Siswa mampu memaharm isi bacaan. 

- Siswa mampu menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan. 

- Siswa mampu memahami dan menjelaskan kegiatan ekonomi 
masyarakan sesuai kondisi geografis. 

- Siswa mengenal dan dapat menyebutkan berbagai karya seni rupa 
daerah. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 255 




Penilaian 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Isi dan 

Pengetahuan 

• Manfaat 
persatuan dan 
kesatuan. 

• Karya seni rupa 
daerah. 

• Kegiatan 
ekonomi 
sesuai kondisi 
geografis. 

Mampu 

menjawab kelima 
pertanyaan 
dengan benar. 

Mampu 

menjawab 4 dari 

5 pertanyaan 
dengan benar. 

Mampu 

menjawab 3 dari 

5 pertanyaan 
dengan benar. 

Hanya mampu 
menjawab 1 
atau 2 dari'5 
pertanyaan 
dengan benar. 

Keterampilan 

membaca 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

• Suara lantang. 

• Percaya diri. 

• Santun. 

• Berani. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
ditentukan. 

Hanya memenuhi 

1 kriteria dari 

4 kriteria yang 
ditentukan. 

Keterampilan 

penulisan 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Sikap saat 
membaca 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Percaya diri. 

• Santun. 

• Berani. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
ditentukan. 

Sikap saat 
mengerjakan 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Mandiri. 

• Tanggung 
jawab. 

• Tekun 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
ditentukan. 


256 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Pemetaan Kompetensi Dasar 


Bahasa lndonesia 


3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual. 


SBdP 

3.4 Memahami karya seni rupa 
daerah 

4.4 Membuat karya seni rupa 
daerah. 



Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 









Tujuan Pembelajaran 

Dengan kegiatan berekspresi, siswa dapat: 

1. Membuat karya seni rupa daerah secara sederhana 

2. Membuat iklan mengenai karya seni rupa daerah. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Bahan dan alat untuk membuat karya seni rupa daerah, sesuai yang dibuat. 
Kertas, pensil, spidol atau pewarna untuk pembuatan iklan. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada kegiatan berbasis proyek Ayo Berekspresi, siswa diminta untuk 
mempersiapkan pementasan gerak tari kreasi dengan iringan. 

• Guru mengajak siswa mengingat kembali materi gerak tari kreasi yang 
telah dipelajari pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. 

• Kemudian, siswa diminta membentuk kelompok terdiri atas lima anak. 


Alternatif pembentukan kelompok: 

1. • Guru menunjuk beberapa siswa (disesuaikan dengan jumlah siswa di 
kelas) untuk menjadi ketua kelompok. Kemudian, tiap ketua kelompok 
memilih empat siswa lain menjadi anggota kelompoknya. 

2. Pembentukan kelompok dapat dilakukan dengan sistem pengundian. 


• Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi 
tentang karya seni rupa daerah yang akan 
dibuat. Hal-hal yang didiskusikan sebagai 
berikut. 

a. Jenis atau nama karya yang akan dibuat. 

b. Menentukan alat dan bahan. 

• Setiap kelompok membuat rancangan karya 
yang akan dibuat. 

• Selanjutnya, setiap kelompok bekerjasama 
membuat karya seni rupa daerah 
berdasarkan rancangan. 

• Setelah itu, siswa secara berkelompok 
membuat iklan berisi penawaran karya sesuai 
yang dibuat oleh kelompoknya. 



258 Buku Guru SD/MI Kelas V 













Catatan: C. 

• Guru mengingatkan siswa bahwa karya seni rupa daerah yang dibuat 
akan di pajang padaakhirsemesterdua.Oleh karena itu,guru memotivasi 
siswa untuk membuat karya sebagus-bagusnya 

• Guru mengecek perkembangan pembuatan karya seni rupa daerah yang 
dilakukan oleh setiap kelompok. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa berani mengeluarkan pendapat saat berdiskusi. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya. 

- Siswa mampu membuat karya seni rupa daerah secara sederhana. 

- Siswa mampu membuat iklan secara sederhana. 

- Siswa memiliki rasa tanggung jawab. 

- Siswa mampu mempresentasikan hasil karyanya. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 259 



/•-\ 

Catatan: 

Pada proyek ini guru dapat melakukan penilaian pada saat proses 
persiapan ataupun pementasan/pameran. 

Berikut contoh penilaian pada saat pembuatan karya seni rupa daerah 
dan iklan,serta penilaian proses pembuatan karya seni rupa daerah. 


Penilaian 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

lsi dan 

Pengetahuan 

• Karya seni rupa 
daerah dan 
iklan. 

100% karya seni 
rupa daerah dan 
iklan. 

75% karya seni 
rupa daerah dan 
iklan. 50% karya 
seni rupa daerah 
dan iklan. 

50% karya seni 
rupa daerah dan 
iklan. 

25% karya seni 
rupa daerah dan 
iklan. 

Keterampilan 

Memenuhi ketiga 

kriteria berikut. 

■ Mampu membuat 
salah satu karya 
seni rupa daerah. 

■ Mampu 
mengiklankan 
karya seni mpa 
daerah yang telah 
dibuat dengan cara 
membuat iklan 
sederhana. 

• Mampu 

mempresentasikan 
karya seni mpa 
daerah dan iklan 
yang telah dibuat. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 
keempat kriteria 
yang ditentukan. 

Sikap 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

■ Kerja sama. 

■ Ulet dan teliti. 

■ Tanggung jawab. 

■ Kerja keras. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditentukan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditentukan. 


260 Buku Guru SD/Ml Kelas V 












Daftar Pustaka 

Azmiyawati, Choiril. Wigati Hadi Omegawati, dan Rohana Kusumawati. 2008. BSE IPA 5 
Salingtemas. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Camilla de la Bedoyere, et all. 2013. Book of Life Tubuh Manusia. Bandung; Pakar Raya. 

Chelvi Ramakrishnan, Fong Ho Kheong, Gan Kee Soon. 2007. My Pals are Here, Maths 2nd Edi- 
tion 4A. Singapore. Marshall Cavendish International. 

Claybourne, A. 2007. Buku Lengkap tentang Tubuh Kita Volume I. Bandung: Pakar Raya. 
EndangSusilaningsih dan Linda S. Limbong. 2008. BSE llmu Pengetahuan Sosial untuk SD/Ml 
Kelas 5. Penerbit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Harmoko.1995. Indonesia Indah: Tari Tradisional Indonesia. Jakarta: Yayasan Harapan Kita- 
BP3-TMI1. 

Hewitt, S. at all. 2006. Menjelajah dan Mempelajari Aku dan Tubuhku. Bandung: Pakar Raya. 
http://www.materikelas.com/2016/01/teks-cerita-fiksi-pengertian-struktur.html 
http://www.mikirbae.com/2015/01/seni-rupa-tiga-dimensi.html 
http://sarungpreneur.com/karya-seni-rupa-2-dimensi-dan-3-dimensi/ 
http://dongengceritarakyat.com/dongeng-legenda-hewan-ikan-mas-pengabul-permintaan/ 
http://ceritawayangbahasajawa.blogspot.com/2015/08/cerita-rakyat-bahasa-jawa-cindel- 
aras.html 

http://s3.amazonaws.com/dev-pablo.marketkarma.com/ceri-dndelaras-ipad-screenshot-3. 

jpg 

Mahmud, A.T. 1989. Pustaka Nada Kumpulan Lagu Anak-Anak. Jakarta: Gramedia. 
Mulyaningsih, farida. Yudanto, Erwin setyo kriswanto, dan Herkamaya Jatmiko. 2010. Pendidi- 
kan Jasmani Olahraga dan Kesehatan untuk kelas V SD/Ml. Jakarta : Pusat Perbukuan, De- 
partemen Pendidikan Nasional. 

Najib Sulhan, Nafich, Yamini, dan Asmunah. 2008. BSE Mari Belajar Pendidikan Kewarganega- 
raan Kelas V. Penerbit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Poppy K, Devi, dan Sri Anggraeni. 2008. BSE llmu Pengetahuan Alam SD dan Ml Kelas V. Pener- 
bit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Rusliana, lyus. 1990. Pendidikan Seni Tari: Buku Guru Sekolah Dasar. Jakarta: Departemen Pen- 
didikan dan Kebudayaan. 

Subekti, Ari, dan Budiawan.2009. BSE Seni TariSMP. Jakarta: Jakarta: Pusat Perbukuan, Depar- 
temen Pendidikan Nasional. 

Subekti, Ari, dan Supriyantiningtyas.2009. BSE Seni Budaya dan Keterampilan SD kelas 5. Ja- 
karta:. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Sri Sudarmi, Waluyo. 2008. Galeri llmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departe- 
men Pendidikan Nasional. 

Syukur, Abdul, dkk. 2005. Ensiklopedi Umum untuk Pelajar. Jakarta: PT lchtiar Baru - Van Hoeve. 
UmriNuhaini. 2008. BSE Bahasa Indonesia untuk SD Kelas V. Penerbit Pusat Perbukuan Depar- 
temen Pendidikan Nasional. 

Wahyono, B dan Nurachmandani S. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 4: untuk SD/MI kelas IV. Ja- 
karta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

_.2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia 
Pusaka Utama. 

_. 1998. Ensiklopedi Populer Anak. Jakarta: PT lchtiar Baru - Van Hoeve. 

Kurnia, Novi dan Ariyanti, 2009, SBK 5 SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN, Klaten: Cempaka 
Putih. 

Rantinah, 2013, Mengenal Seni Rupa Terapan Nusantara, Klaten: Intan Pariwara. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 261 



I Profil Penulis 


Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Facebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


: Ari Subekti,S.Pd 
: ( 0272 ) 322441/085875512511 
: arry_q@yahoo.com 
: ArieRinta Raharja 

: PT Intan Pariwara, JL Ki Hajar Dewantara, Klaten Utara, JawaTengah. 
: Guru Privat dan Penulis (Menulis berbagai buku dari PAUD sampai 
Pendidikan Tingkat Atas, serta buku-buku umum). 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. Penulis dan Editor di PT Intan Pariwara 

2. Product Leader di PT Intan Pariwara 

3. Product Manager di PT Intan Pariwara 

■ Riwayat PendidikanTinggi danTahun Belajar: 

1. S1: Fakultas Bahasa dan Seni/Jurusan Pendidikan Seni DramaTari dan Musik/Program 

Studi Pendidikan Seni Tari/Universitas Negeri Yogyakarta (1997 - 2003). 

■ Judul Buku danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

1. RagamTari Nusantara (Buku Umum) 

2. Minuman Sehat Berkhasiat (Buku Umum) 

3. Seni Budaya dan Keterampilan SD kelas 1-6 

4. Pendidikan SeniTari SMP Kelas 7-9 

5. Pendidikan Seni Tari SMA Kelas 10-12 

6. KreasiTari Anak (PAUD) 

7. Mengenal Lingkungan (PAUD) dan masih banyak lagi. Setiap tahun pasti menghasilkan 
karya tulisan. 

8. Buku Siswa dan Buku Guru Kelas 4, sesuai Kurikulum 2013, PUSKURBUK. 

■ Judul Penelitian danTahun Terbit (lOTahunTerakhir): 

Tidak ada. 


262 Buku Siswa SD/Ml Kelas V 






I Profil Penelaah 


Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Facebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


Dr. Ana Ratna Wulan, M.Pd. 

022 2013163 

ana_ratna_upi@yahoo.com 

Jln. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 
Asesmen Pembelajaran IPA/ Biologi 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 1999 - sekarang, Dosen Jurusan Pendidikan Biologi FPMIPA UPI 


■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 1993-1998, S1 Pendidikan Biologi IKIP Bandung 

2. 2001-2003, S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Indonesia 

3. 2004-2007, S3 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Indonesia 


■ Judul Buku dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 

1. 2015-2016, Buku teks IPA kelas VII, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Jakarta 

2. 2015-2016, Buku teks IPA kelas VIII, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Jakarta 

3. 2015-2016, Buku teks IPA kelas IX, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Jakarta 

4. 2015-2016, Buku teks IPA kelas VII, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Jakarta 

5. 2013-sekarang, Buku teks Tematik Sekolah Dasar, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 
Jakarta 

6. 2013-sekarang, Buku teks IPA SMP kelas VII, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Jakarta 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 

1. 2015, Studi Validasi Standar Kompetensi Pendidik dalam Penilaian. Penelitian Tahun 
Keempat. Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemdikbud. 

2. 2014, Studi Pengembangan Standar Kompetensi Pendidik dalam Penilaian. Penelitian 
Tahun Ketiga. Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemdikbud. 

3. 2013, Studi Penilaian Hasil Belajar (Classroom assessment) Tenaga Pendidik SD, SMP, 
SMA. PenelitianTahun Kedua. Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemdikbud. 

4. 2013, Model-Model Pembelajaran Biologi Berbasis Praktikum Virtual dan Asesmennya 
untuk Membangun Karakter Bangsa Pebelajar. Hibah Pascasarjana Tahun Kedua. 
Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). 

5. 2013, Rancang Bangun Standar Pelaksanaan Ujian Praktek Matapelajaran Fisika untuk 
Siswa SMA di Indonesia. Penelitian Hibah Bersaing Tahun Ketiga, Direktorat Pendidikan 
Tinggi (Dikti). 

6. 2012, Rancang Bangun Standar Pelaksanaan Ujian Praktek Matapelajaran Fisika untuk 
Siswa SMA di Indonesia. Penelitian Hibah Bersaing tahun kedua, Direktorat Pendidikan 
Tinggi'(Dikti). 

7. 2012, Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan (PPMP): Analisis Peta Kompetensi 
Hasil Ujian Nasional dan Model Pengembangan Mutu Pendidikan SMA di Jawa Barat. 
Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). 

8. 2012, Model-model Pembelajaran Biologi Berbasis Praktikum Virtual dan Asesmennya 
untuk Membangun Karakter Bangsa Pebelajar. Hibah Pascasarjana Tahun Pertama. 
Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). 

9. 2012, Studi Penilaian Hasil Belajar (Classroom assessment) Tenaga Pendidik SD, SMP, 
SMA; PenelitianTahun Pertama, Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemdikbud 


Tema 9: Benda-Benda di Sekitar Kita 263 







10. 2011, Analisis Peta Kompetensi Hasil Ujian Nasional dan Model Pengembangan Mutu 
Pendidikan SMA di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya, Penelitian 
Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan (PPMP). Direktorat PendidikanTinggi 
(Dikti). 

11. 2011, Studi Pengembangan Pedoman Penilaian Kesulitan Belajar Siswa SD dan SMP, 
Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemendiknas . 

12. 2010, Model Penilaian Kesulitan Belajar Siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 
Pertama, Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemendiknas 

13. 2010, Pengembangan Model Penilaian Ujian Praktek Matapelajaran Fisika di SMA, Hibah 
bersaingTahun Kedua. Direktorat PendidikanTinggi (Dikti). 

14. 2010, Pengembangan Model Penjaminan Mutu Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional 
(UASBN), Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemendiknas 

15. 2010, Meningkatkan Relevansi Pembelajaran Sains melalui Pembelajaran berbasis 
Literasi Sains danTeknologi (Studi Pengembangan Model Pembelajaran,Teaching 
Materials, dan alat ukur penilaian), Hibah Pascasarjana Tahun kedua. Direktorat 
Pendidikan Tinggi (Dikti). 

16. 2010, Ekspedisi Alam dan Budaya Flora Sunda (akar, umbi, batang, daun, bunga, buah), 
Hibah bersaingTahun Kedua. Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). 

17. 2009, Studi Pengembangan Model Lembaga Pengujian Independen, Penelitian dan 
Pengembangan Pendidikan, Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang, Depdiknas' 

18. 2009, Studi Pengembangan Instrumen dan Kriteria Kategori Sekolah 

19. (Sekolah Standar Nasional, Mandiri, dan Sekolah Berstandar Internasional), Pusat 
Penilaian Pendidikan Balitbang, Depdiknas. 

20. 2009, Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Masalah dan Asesmennya untuk 
Meningkatkan Kemampuan Literasi Sains Siswa terhadap Pelestarian Lingkungan, Hibah 
Strategi Nasional. Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). 

21. 2009, Pengembangan Model Penilaian Ujian Praktek Matapelajaran Fisika di SMA, Hibah 
bersaingTahun Pertama. Direktorat PendidikanTinggi (Dikti). 

22. 2009, Meningkatkan Relevansi Pembelajaran Sains melalui Pembelajaran berbasis 
Literasi Sains danTeknologi (Studi Pengembangan Model Pembelajaran,Teaching 
Materials, dan alat ukur penilaian), Hibah Pascasarjana Tahun Pertama. Direktorat 
Pendidikan Tinggi (Dikti). 

23. 2009, Ekspedisi Alam dan Budaya Flora Sunda (akar, umbi, batang, daun, bunga, buah), 
Hibah bersaing tahun pertama. Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). 

24. 2006, Analisis Dampak Program-program Peningkatan Protesionalisme Guru Sains 
terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sains di Sekolah, Hibah Kebijakan 
Balitbang, Departemen Pendidikan Nasional. 






Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Facebook 
Alamat Kantor 

Bidang Keahlian 


: DaruWahyuni 

: 0274-586168 psw 387 / HP: 081578705969 
: daruwahyuni@yahoo.co.id 
: darutpe 

: Jurusan Pendidikan Ekonomi, FE UNY, Kampus Karangmalang, 
Yogyakarta 
: Pendidikan Ekonomi 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 1995 - sekarang, Dosen pada Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Yogyakarta. 


■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 1997-2001, S2: llmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Magister Sain, Program Pasca Sarjana 
Universitas Gadjahmada Yogyakarta. 

2. 1987=1992, llmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjahmada 
Yogyakarta. 

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 


■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 

1. Kajian Pengembangan Sistem Manajemen Perawatan dan Penataan Sarana Prasarana 
Sekolah Menengah Kejuruan. 

2. Pendapat Mahasiswa Pendidikan Ekonomi terhadap Kinerja Jurusan Pendidikan 
Ekonomi FISE UNY. 

3. Penerapan Metode Pembelajaran Simulasi untuk Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi 
Belajar Ekonomika Mikro. 

4. Analisis Konsumsi Ikan, Daging Sapi, dan Daging Ayam Sebagai Makanan Sumber 
Protein Hewani pada RumahTangga di Indonesia. 

5. Studi Eksplorasi Program Dana Penguatan Modal pada Pelaku Usaha di Kabupaten 
Sleman. 

6. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dan Perbankan 
Konvensional (Studi pada Perbankan di Provinsi DIY Periode 2009 - 2013). 

7. AnalisisTingkat Pengembalian lnvestasi Pendidikan di DIY. 

8. Daya Saing,Tingkat Keterserapan, dan Relevansi Lulusan Pendidikan Ekonomi FE UNY 
dalam Dunia Kerja. 

9. Persepsi Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta Terhadap Badan Usaha Koperasi. 

10. Studi Mengenai Pelaksanaan Program PPG SM-3T Pada Prodi Pendidikan Ekonomi. 

11. Studi Implementasi Student Company di Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Kabupaten 
Sleman. 

12. Pengaruh PendidikanTerhadap Pengurangan Kemiskinan Di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 


Tema 9: Benda-Benda di Sekitar Kita 265 





Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Facebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


Dr. Rahmat, M.Si. 

081220045876 
rawides@yahoo.com 
Rahmat Andeskar 

Departemen PKn UPI Jln. Setiabudhi No. 229 Bandung 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 1986 sampai sekarang, tenaga pengajar tetap di Departemen PKn FPIPS UPI Bandung 
dengan jabatan tungsional Lektor Kepala dan Golongan IVc. 

2. Memberi kuliah di PGSD pada mata kuliah Konsep Dasar PKn dan Pembelajaran PKn SD. 

3. Tutor pada mata kuliah Materi dan Pembelajaran PKn SD (UPBJJ Bandung Universitas 
Terbuka). 

4. Pernah mengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila di Polban Bandung dan IGGI 
(sekarang UNIKOM). 

5. 2004, menjabat anggota senat FPIPS perwakilan jurusan PKn. 

6. 2007-2010 menjadi Ketua jurusan PKn FPIPS UPI. 


■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 2009-2015, S3 Program studi PKn SPs UPI Bandung. 

2. 1999-2004, S2 Prodi studi llmu-ilmu sosial BKU ilmu Administrasi Negara UNPAD 
Bandung. 

3. 1980 -2005, S1 Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung. 


■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 

1. 2006, meneliti tentang Studi terhadap Efektivitas penggunaan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Bidang Pendidikan (anggota), yang didanai Ditjen Manajemen Dikdasmen. 

2. 2009, melakukan penlitian tentang dampak sertihkasi guru melalui jalur penilaian 
portotolio terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan guru PKn di Kota 
Bandung (anggota). 

3. 2009, meneliti tentang Model Pembelajaran interaktit untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis mahasiswa. 

4. 2010, terlibat dalam penelitian tentang Dampak Otonomi Daerah terhadap 
Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat (anggota). 

5. 2011, meneliti tentang Kinerja guru PKn dalam membangun karakter siswa SMP (ketua). 

6. 2012, meneliti tentang Model Pembelajaran PKn berbasis Living Values Education untuk 
Pengembangan Karakter Mahasiswa. 

7. 2012, meneliti Model Pembelajaran Berbasis Budaya untuk Pengembangan Karakter 
Mahasiswa. 

8. 2013, meneliti tentang Pengembangan Living Values Education dalam Pembelajaran 
untuk Pembentukan Karakter Peserta Didik". 

9. 2014, meneliti tentang Bahan ajar PKn berbasis nilai-nilai kehidupan untuk 
mengembangkan karakter mahasiswa. 

10. 2015, meneliti tentang implementasi gerakan sosial-kultural kewarganegaraan bagi 
pengembangan karakter siswa. 

11. 2015, meneliti tentang pengembangan multimedia interaktif dalam pembelajaran PKn 
berbasis nilai untuk pembentukan karakter mahasiswa. 






Nama Lengkap 
Telp Kantor/HP 
E-mail 


Suharji, S.Kar. M.Hum 

0271 647658./087836384461 

suharji_harji@yahoo.com 


Akun Facebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


Ki Hajar Dewantara No. 19, Kentingan, Jebres, Surakarta. 57126 
Seni Tari 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 1986 sampai sekarang, tenaga pengajar tetap di D 

2. Pegawai tetap di Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI) tahun 1982-sekarang. 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 2001, Universitas Gadjah Mada (UGM) Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa 

2. 1986, Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI), Tari 

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 

1. Buku Tematik SD/MI Kelas I - VI (2016) 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 

1. 2008, Tari Warok Suro Indeng Sebagai Ekspres, Bagi Masyarakat Desa Jrakah, Dana Hibah 
A2 

2. 2011, Pengembangan Kreatihtas Kesenian Rakyat sebagai Pelestarian Budaya dan Upaya 
Pembentukan Karakter Generasi Muda, Dana Hibah Bersaing DP2M DIKTI 

3. 2012,TariTayub Sebagai Sarana Upacara Ritual Di Desa Wonosoco Kecamatan Undaan 
Kudus, Dana DIPA ISI Surakarta 

4. 2013, Angguk Rodhat Suko Budoyo Desa Seboto, Kecamatan Ampel sebagai Aset Wisata 
Kabupaten Boyolali (anggota), Dana DIPA ISI Surakarta 

5. 2013, Konservasi Seni Budaya Tradisi Jawa Tengah (anggota), Unggulan Perguruan Tinggi 
DP2M DIKTI 

6. 2013, Pengembangan Kreativitas Kesenian Rakyat Sebagai Pelestarian Budaya dan 
Upaya Peningkatan Industri Kreatif Di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngablak, 

Kabupaten Magelang Tahap I., Dana Hibah Bersaing DP2M DIKTI 

7. 2014, Pengembangan Kreativitas Kesenian Rakyat Sebagai Pelestarian Budaya dan 
Upaya Peningkatan Industri Kreatif Di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngablak, 

Kabupaten Magelang Tahap II., Dana Hibah Bersaing DP2M DIKTI 

8. 2015, Pengkayaan Tari Gandrungan Gagah Gaya Surakarta, Dana DIPA ISI Surakarta 

9. 2015, Seni Pertunjukan Tradisional Jawa Tengah (anggota), Fondamental DP2M DIKTI 

10. 2015, KreativitasTari Soreng Sebagai Pelestarian Budaya Dan Aset Wisata Di Desa 
Bandungrejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang (anggota), Kemendiknas Prop 
JawaTengah 


Tema 9: Benda-Benda di Sekitar Kita 267 





Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Facebook 
Alamat Kantor 


Dr. Bambang Prihadi, M.Pd. 

0274-586160 psw. 383/ 082220514318 
prihadi58@gmail.com, bbg_prihadi@yahoo.com 

Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang Yogyakarta 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2010-2016: Dosen Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 1979-2007, S2: Program Pascasarjana UNY/Program Studi Penelitian dan Evaluasi 
Pendidikan 

2. S1: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Yogyakarta/Jurusan Pendidikan Seni Rupa. 

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 

1. Buku Pegangan Guru Seni Budaya Untuk SMP/MTs Kelas VII 

2. Buku Pegangan Siswa Seni Budaya Untuk SMP/MTs Kelas VII 

3. Buku Pegangan Guru untuk SD/MI Kelas I - Kelas VI Aspek Seni Budaya/Seni Rupa 

4. Buku Pegangan Siswa untuk SD/MI Kelas I - Kelas VI Aspek Seni Budaya/Seni Rupa 

5. Buku Nonteks Seni Budaya (Seni Rupa dan Prakarya) untuk SD dan SMP. 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 

1. Pengembangan Teknik pewarnaan Alami pada Kerajinan Serat Alami di CV"Bhumi Cipta 
Mandiri"Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta (RISTEK), (Anggota) 

2. Pengembangan Instrumen Nontes Penilaian Karya Kreasi Seni RupaTerintegrasi 
dengan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan untuk Kesiapan Kerja (IDB) 
(Anggota) 


Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Facebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


Dr. Elindra Yetti,M.Pd 
021-4721340/0812830360 

elindra_yetti68@yahoo.co.id / elindrayetti@unj.ac.id 
Yetti Chaniago 

Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 

Seni Budaya dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2012-2014, Ketua Jurusan Pendidikan Seni Tari 

2. 2014 - sekarang, Sektretaris Prodi PAUD Program Pascasarjana UNJ 

3. 2010 - sekarang) Auditor di Lembaga Penjaminan Mutu UNJ 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 2007 — 2011, S3: Program Pascasarjana /Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini/ 
Universitas Negeri Jakarta 

2. 1999 - 2003, S2: Program Pascasarjana /Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini/ 
Universitas Negeri Jakarta 









3. 1991-1993, S1: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni/Jurusan Pendidikan Sendratasik/ 

Program Studi Pendidikan Seni Tari/IKIP Yogyakarta 

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 

1. Buku Teks SD Kelas I - Kelas VI (2013 - sekarang) 

2. Buku Teks Seni Budaya SMP (Mengembangkan Kreativitas Tari Anak dan Remaja (Dikti: 
2012 ) 

3. BukuTeori Musik (2014) 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 

1. 2009, Peningkatan Ketajaman Pendengaran SiswaTuna Rungu Melalui PembelajaranTari 

2. 2012,Tracer Study Alumni (Program Studi Pendidikan Seni Tari) 

3. 2013, Kepuasan Pelanggan Program Studi Pendidikan Seni tari 

4. 2014, Pengembangan KonsepTari Pendidikan 

5. 2015-2016, Pembelajaran Tari Pendidikan Sebagai Upaya Peningkatan Kecerdasan 
Kinestetik Anak Usia Dini (Pengembangan Model di TK B Jakarta Timur) 


Nama Lengkap 
Telp Kantor/HP 
E-mail 

Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


: Dr. Liliana Muliastuti 
: 08159492993 
: lmuliastuti@yahoo.com 
: kampus A Universitas Negeri Jakarta 
: Bahasa Indonesia 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 1992-2016: Dosen Bahasa Indonesia di UNJ 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 2011 -2015, S3 Prodi Pendidikan Bahasa UNJ 

2. 1994-1997, S2 Prodi Pendidikan Bahasa UNJ 

3. 1986-1991, S1: Fakultas Bahasa dan Seni/jurusan Bahasa Indonesia/program studi 
Pendidikan Bahasa Indonesia UNJ 

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 

1. Buku Bahasa Indonesia bagi penutur asing diterbitkan UNJ. 

2. Buku Bahasa Indonesia SD diterbitkan penerbit swasta. 

3. Buku Bahasa Indonesia SMA diterbitkan Kemendikbud. 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 

1. Telaah BukuTeks BIPA (2005) 

2. Pengembangan Materi Ajar BIPA (2008) 

3. Pengembangan CD Pembelajaran BIPA (2010) 

4. Pengembangan Materi Ajar BIPA Berbasis Pendekatan lntegratif dan Multikultural (2012) 

5. Telaah Kurikulum dan Buku Teks (Modul UT); Semantik (Modul UT); dan Linguistik Umum 
(Modul UT), 2007. 


Tema 9: Benda-Benda di Sekitar Kita 269 





Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


Dra. Widia Pekerti, M.Pd. 
0274.548202 / 08122691251 

Kampus Universitas Negeri Jakarta 
Pendidikan Seni Musik 


■ Riwayat Pekerjaan/Protesi dalam 10 Tahun Terakhir: 

Dosen luar biasa di Universitas Negeri Jakarta Jurusan Seni Musik (2009-sekarang). 

■ Riwayat PendidikanTinggi danTahun Belajar: 

1. S2: Teknologi Pendidikan UNJ Jakarta, 1997. 

2. S1: Pendidikan Seni Musik IKIP Jakarta, 1971. 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (lOTahunTerakhir): 

1. Buku Seni Budaya SMP-SMA November 2014 

2. Buku Seni Budaya SMP-SMA Desember 2015 

3. Buku Tematik (Seni Budaya) Desember 2015 

4. BukuTematik (Seni Budaya) Januari 2016 

■ Judul Penelitian danTahun Terbit (lOTahunTerakhir): 

1. Studi Lagu-lagu bernataskan kedaerahan dan perjuangan untuk pendidikan keluarga, Direktorat 
PAUD dan Keluarga, Dikdasmen, 2016 

2. Studi banding pendidikan di Indonesia; Suny at Albany University, NY, 1995 dan 1996, Otago 
University 2004 dan Nanyang University, 2006. 

3. Penelitian mandiri, antara lain: Musik Balita di TK Ora Et Labora 2004 - 2006; Kursus Musik untuk 
Balita di Eduart 2002-2004 dan di Yamuger 2010 - sekarang; serta penelitian pada bayi, 2009 
hingga kini. 

4. Penelitian-penelitian seni dan budaya tahun di Indonesia Yang kondusit Dalam Pembudayaan 
P4 (1982-1990). 

5. Penelitian: Pengaruh Hasil PembelajaranTerpadu matematik dan MusikTerhadap Hasil Belajar 
Matematik murid Kelas 1 SD. Thesis, IKIP, Jakarta. 1997. 

6. Penelitian Pengaruh Pembelajaran Folk Song Terhadap Minat Seni Musik di SMP Regina Pacis 
Jakarta , Skripsi: IKIP Jakarta, 1971. 






I Profil Editor 


Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 


Wuri Prihantini, S.S 
08128619371 
suika_81 @yahoo.com 


Akun Facebook : suika_81@yahoo.com 
Alamat Kantor : Jl. GUNUNG SAHARI RAYA N0.4 
Bidang Keahlian : Bahasa Jepang 

■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2008 - sekarang, Staf Bidang Perbukuan di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 

Kemdikbud. 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 2004 - 2005S1, Fakultas Bahasa dan Sastra/jurusan bahasa Jepang/Program extensi/ 
STBA LIA-JAKARTA 

2. 1999-2002 D3, Fakultas Bahasa dan Sastra/jurusan bahasa Jepang /UNIVERSITAS DARMA 
PERSADA-JAKARTA 

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 

1. BUKU PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA KLS 7 (BS-BG) 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 

Tidak ada 


Tema 9: Benda-Benda di Sekitar Kita 271 





I Profil Ilustrator 


Diunduh dari Pendidihan.id 


Nama Lengkap : Muhammad Isnaeni, S.Pd. 

Telp. Kantor/HP : 081320956022 
E-mail : misnaeni73@yahoo.co.id 

Akun Facebook : Muhammad isnaeni 
Alamat Kantor : Komplek permata sari/pasopati 

Jl. Permatasari 1 No. 14 RT. 03 RW. 11 
Arcamanik-Bandung 

■ Riwayat pekerjaan/Pprotesi 

1. 1997 - Sekarang, Owner Nalarstudio Media Edukasi Indonesia 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar 

1. Sarjana pendidikan Seni dan Kerajinan. S1 UPI bdg '97 

■ Karya/Pameran/Eksibisi danTahun Pelaksanaan 

1. Aktif pameran di kampus-kampus dari tahun 1991-2000 

2. Terlibat di beberapa proyek team animasi 

■ Buku yang Pernah dibuat llustrasi danTahun Pelaksanaan 

Sudah 1000 lebih buku yang telah diillustrasikan di penerbit-penerbit besar di Indonesia 


272 Buku Siswa SD/Ml Kelas V 






